


40 Halaman | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 | PCplus 266 Harga Hemat Rp. 6.500,- (Jawa-Bali-Lampung-NTB) | Rp. 7.000,- (Luar Jawa-Bali-Lampung-NTB) 


. Bedah Teknologi Terbaru ' MA K J U GA 


PP kada KIAT 
/ TEMU UNE 








' Standardisasi Notebook: 


Life Stvie 
dan Ie mologi 
u 


Ar Ta Ke SA 


MELAYANG BAGAI ELANG 






AN 0 2 


2 z 2 ks N sa) 
4 2, NG 4 2g " 3 j 
P P Yura , er, 
N . “ 1 N Ni » 
MNp CTONN NAN 
Na AN PSA 
, PN NA 


NX 






| Ta INDOCOMTECH 2006 







an MI p n 2 dengan Google Earth 
MU k y PENGARUH KARTU SUARA 

pada Kinerja Sistem 
| Windows Mobile 5.0: aa 


»» Api : Kasi NULL movarrian VIDEO 
If ketika di Jalanan Dalam Winamp 


MENIMBA ILMU 


di Internet 


MTuTEN UiLesA adanea AE TEKNIK ALTERNATIF 


Seleksi Objek Foto F£ 
Pilihan PGplus Ba 


aa 


SyncMaster au pera LNG & 731BA 
g Cc DM 





MagicGreen 
Magic Green Series 





2 (229266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 





Linux dan Barebone 


SMK DP kls 1. Saya tertarik dengan Linux 
dan ingin belajar, tapi tidak diajarkan di seko- 
lah saya. Saya mau tanya: 

(P 


2. Apa kelebihan Mandriva dari SuSE? 10.1 (box) ini juga mengemas sejumlah 

3. Di mana saya bisa mendapatkan ap- paket software proprietari seperti Adobe" 
likasinya selain di Internet? Reader, RealPlayer”, Macromedia" 

4, Ada gak barebone yang murah dan LGA Flash" Player dan plus berbagai fitur 
775, merek apa? Harga berapa? Mohon yang memudahkan migrasi dari Windows- 
jawaban secepatnya dan dikirim ke e-mail — ke Linux. 3. Sampai saat ini setiap distro 
saya. Terima kasih. 

Rendy Febry 


rendy13021991 @yahoo.com 


atau gudanglinux.com. 2.Mandriva adalah 
merger dari Mandrake dan Connectiva 
Linux, distro ini cukup bagus untuk ap- 


Alamat Redaksi & Iklan: 





PCplus 


Faks. 5360411 


Alamat Sirkulasi: 


Faks. 5360411 


Indocomtech dan Worksnop 


ebentar lagi PCplus akan berulang tahun yang keenam. Itu artinya, Indo- 

comtech juga segera tiba. Enam tahun lalu, Indocomtech diselenggarakan 

17 Oktober tahun 2000. Dari tahun ke tahun, waktu penyelenggaraannya 

mengalami pergeseran dan kini jatuh di bulan September karena sebulan 

penuh dari 24 September nanti Ramadhan sudah tiba. 

Nah, dari tahun ke tahun PCplus tak pernah absen dalam kegiatan 

merayakan pameran Indocomtech. Bahkan beberapa kali kami menyajikan 
laporan khusus tentang Indocomtech, serta mengadakan workshop dengan tema yang 
menarik. 

Demikian pula pada ajang Indocomtech kali ini. Selain menyajikan laporan spesial 
yang berisi aneka tren dan isu menarik seputar dunia komputer dan teknologi informasi, 
tak lupa kami akan hadir pada workshop dengan tema InDesign. Workshop ini sendiri 
melengkapi sajian yang sudah kami 
suguhkan pada Majalah PC-- beberapa 
waktu lalu. Selain workshop InDesign, 
kami juga membawakan tema Over- 
clocking. 

Nah, daripada Anda kesulitan 
mendapatkan tempat untuk mengi- 
kuti workshop itu, kami menyarankan 
untuk segera menghubungi PCplus 





supaya tidak kehabisan tempat. Terus 


PCplus kehabisan tempat,-bur 
terang saja, kadangkala sulit membuka : 


mendaftar: Ho 3 
pendaftaran on the spot karena tempat 
yang tersedia sudah penuh diisi oleh peserta yang sudah jauh-jauh hari mendaftar. 

Pada PCplus edisi ini, kalau Anda amati lebih jeli kami juga tampil sedikit beda. Selain 
memberikan laporan spesial untuk para penikmat pameran, kami juga menyajikan tema 
spesial. Pertama tentang tren baru yang terjadi di dunia prosesor, baik dari sisi Intel mau- 
pun AMD. Kedua, kami memaparkan juga perkembangan motherboard dan kartu grafis 
terbaru. Juga tren baru dalam hal standardisasi notebook. Tak lupa, kami juga menyo- 
dorkan sederet pengetahuan dan pengalaman baru tentang menggunakan freeware 
untuk keperluan kita berkomputer sehari-hari. 

Untuk keperluan laporan spesial itu, kami terpaksa menggusur beberapa rubrik. 
Mudah-mudahan Anda yang menggemari rubrik yang hilang untuk sementara itu tidak 
lantas kecewa karena mendapatkan sulih yang sepadan. 

Itu dari sisi konten. Dari sisi tampilan, kalau Anda lihat edisi ini kami sangat ceria 
karena tampil berwarna secara penuh. Mudah-mudahan, ini makin membuat Anda berse- 
mangat menyimaknya. 


SALAM HANGAT DARI PALMERAH 


Redaksi 


sudah komersial, sekarang bergabung 
Yth. Redaksi PCplus. Saya Rendy dari dengan Novell. Di Indonesia, distribu- 
copy dari CD asli masih diperbolehkan 
dan legal. Cuma, tidak mendapat du- 
Di mana saya bisa dapat distro Linux kungan teknis jika ada masalah. SuSE 
Mandriva? Saya tinggal di Jakarta selatan — 9 ditujukan untuk enterprise. Yang mulai 


dekat Depok. 





PCplus 


Red: 7. 1. Cari saja di distroLinux.com 


likasi multimedia. Kalau SuSE sekarang 


Jl. Palmerah Selatan No. 12. Jakarta 10270 
Telp. 5483008, 5480888, 5490666 Ext. 3703, 3713, 3711 


Jl. Palmerah Selatan No. 12 A. Jakarta 10270 Telp. 5483008, 
5480886, 5490666 Ext 3704 (Langganan), 3705, 3706 


Sirkulasi Surabaya: 


Martheen, Jl. Raya Jemursari No. 64 (Gd. Kompas-Gramedia) 


Telp. (031) 8478746 Faks. (031) 8478743 
Sirkulasi Yogyakarta: 

Rudi Hari Angkasa, Jl. Tompeyan 204 

Yogyakarta Telp. (0274) 521131 

Sirkulasi Bandung: 

Desep K,, Jl. Sidomulyo No.29 Sukaluyu, Bandung 
Telp. (022) 2500442 Faks. (022) 2516808 
Sirkulasi Sulawesi dan Indonesia Timur: 
Handiko PA, Ruko Saphire Jl. Mirah Seruni No.29 
Panakukang - Makasar. Telp. (0411) 443012 


Komputer Alami BSOD 


Spek komputer saya P4 3.06 
GHz, motherboard PSPD1X, memori 
512MB,VGA Gforce 4 MX4000 128MB, 
OS Windows XP SP2. PC saya mempunyai 
masalah yaitu pada saat dijalankan keluar 
Blue screen, dan ini timbul setelah PC digu- 
nakan beberapa jam. Kadangkala timbul juga 
setelah digunakan beberapa menit saja. Saya 
sudah mengikuti instruksi yang ada didalam 
blue screen tersebut tetapi masalah ini ma- 
sih timbul juga. Saya juga sudah melakukan 

tormat harddisk dan menginstal ulang 
tetapi masalah tersebut masih saja muncul. 

Ada 1 hal yang belum saya lakukan yaitu 
petunjuk yang ada pada blue screen terse- 
but yaitu men-disable Bios Memory, karena 
saya tidak tahu persis di mana letak perintah 


E-mail Redaksi: 

redaksi @tabloidpcplus.com 
E-mail Naskah: 

naskah @tabloidpcplus.com 
E-mail Iklan: 
ikan@tabloidpcplus.com 
E-mail Layanan Pelanggan: 
cso@tabloidpcplus.com 


ISSN: 1693-1203 


Tersebut, apakah ada di CMOS atau 
pada Windows. 

Saya sangat mengharapkan bantuan 
untuk memecahkan permasalahan ini. Atas 
perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 


Ahmad Gojali 
gadz@plasa.com 


Red: Barangkali maksud Anda adalah 
meng-clear BIOS atau clear CMOS... Ka- 
lau benar itu, letaknya ada di motherboard. 
Caranya, matikan dulu PC, cabut semua 
kabel yang menghubungkan PC dengan 
stop kontak. setelah itu cari jumper untuk 
melakukan Clear CMOS atau clear BIOS. 
Untuk menemukan posisi jumper dan 
bagaimana cara meng-clear CMUOS, coba 
lihat di buku manual motherboard. 








Ingin CD PCplus 
Seri 1 dan 2 


Dear PCplus. CD PCplus saya yang per- 
tama dan kedua dipinjam teman dan hingga 
sekarang saya tidak tahu keberadaan teman 
saya tersebut. Bagaimana cara membeli/ 
mendapatkan CD PCplus 1 dan 2 lagi? 
Saya harus ke Redaksi PCplus atau ke 
mana???? Mohon jawabannya. 

Terima kasih. 


Aris Aries 
arts electro@yahoo.com 


Red: Mas Aris, saat ini CD PCplus 
yang Anda maksuakan itu sudah tidak 
diproduksi lagi. Kalau Anda memerlukan 
isi PCplusnya, saat ini PCplus sudah 
mengeluarkan DVD PCplus berisi bun- 
del digital PCplus edisi 1-200. Silakan 
hubungi cso@tabloidpcplus.com untuk 
mendapatkannya. 





Banner PGplus 


Saya setelah membaca Forum mengenai 
tukar banner di PCplus edisi 265 bagian 
Torum yang dikirimkan oleh Sdr. Endo, 
saya juga tertarik untuk meletakkan banner 
PCplus di Web yang sedang saya kelola di 
www.kereaktif.com. 

Saya tertarik karena informasi kom- 
puter yang saya tampilkan berasal dari 
PCplus. Apabila diizinkan, mohon ban- 
ner PCplus dikirimkan ke e-mail saya di 
chubee12002@yahoo.com. Akhir kata, 
terima kasih atas kepercayaan yang diberi- 
kan kepada saya. Salam 


Dexter Alexander 
chubee12002@yahoo.com 


Red: Permintaan Anda sudah kami 
tindaklanjuti. Silakan dimanfaatkan sebaik: 
baiknya dan semoga kerja sama ini terus 
bisa berlanjut dalam bentuk yang lain. 





tornya adalah PT Matanai. Tapi, membuat 


komersial adalah SuSE 10.1. Edisi SuSE 


memaketkan aplikasi yang berbeda. Kalau 
mau nambah, kita masih harus download 
dari internet karena masih jarang perusa- 
haan yang mengumpulkan aplikasi Linux 
dan membundelnya dalam CD. Tapi PC- 
plus pernah juga menemukan CD aplikasi 
Linux di toko CD. Carilah yang paketnya 


RALAT: 


berupa file source (misalnya tar.gz), bukan 
binary (misalnya rpm) agar bisa diinstal ke 
semua distro. 4. Saat ini harga barebone 
umumnya masih mahal. Untuk alternatit- 
nya, coba Asus seri S-Presso atau MSI 
seri Mega PC tapi harganya masih sekitar 
400 dolar lebih per unitnya. 


1. Pada PCplus Edisi 264 halaman 20, terjadi kesalahan penulisan pada boks Komunitas Blog 
yang Bisa Disambangi, pada baris 4 dan 5. Yang benar, komunitas Blogbugs beralamat di 
http://groups.yahoo.com/group/blogbugs/, dan komunitas Blogger Family beralamat di 


http://www.blogfam.com. 


. Pada PCplus Edisi 264 halaman 22, terjadi kesalahan penulisan bahwa komunitas BungaMa- 
tahari (BuMa) merupakan komunitas puisi online pertama yang berbasis milis. Yang benar, 
BuMa bukan komunitas puisi online pertama di Indonesia. 

Dengan demikian, kekeliruan telah diperbaiki. 





Redaksi 


Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: R. Suhartono | Redaktur Pelaksana: Julianto | Wakil Redaktur Pelaksana: Alois Wisnuhardana | Redaksi: Silvester Sila Wedjo, Muhammad Firman, Cakrawala Gintings, Alex Pangestu, Vincent Bayu T.B., 
Steven Andy Pascal, Restituta Ajeng A. | Kontributor: Yahya Kurniawan, Y.J. Thurana, Tirza Varananda | Koresponden: T.J. Setyoadi (Surabaya) | Sekretariat Redaksi: Dian Evitani, Andini D.E. | Artistik/Tataletak: Robby F. Eka Putra, Bambang 
Widodo, Sukarja | Redaktur Foto: Alphons Mardjono | Produksi: Bambang Trie, Richard Tamon | Pemimpin Perusahaan: Teddy Surianto | Wakil Pemimpin Perusahaan: Aspianah Hia | Iklan: Chrispina E.T., Anneke Dame S.R., Rahmat Lukito | 
Promosi: Alexander Louiciano, Jimmy Rambing | Sirkulasi: Budiarto, Agung Prasetyo W., Poerwantoro | Langganan: Rudi H. | Penerbit: PT Prima Infosarana Media | Pencetak: PT GRAMEDIA (isi di luar tanggung jawab pencetak) | Rekening: 
BCA Cab. Gajah Mada No. Rek. 012.300551.9 atau BNI Cab. Utama Jakarta Kota No. Rek. 008.24400 a.n. PT Prima Infosarana Media 


Halo teman-teman, saya pernah baca 
artikel tentang konverter harddisk IDE dari 
Parallel ATA ke Serial ATA supaya hard- 
disk IDE PATA bisa dicolok ke port SATA 
di motherboard. Ada nggak yang tau di 
mana saya bisa cari konverter seperti itu? 
Kalau ada, sekitar berapa ya harga kon- 
verter tersebut? 

Sebagai informasi, saya tinggal di 
Bandung, dan saya sudah cari di BEC 
(Bandung Electronic Center) kog susah 
banget ya? Jarang banget yang jual. Gili- 
ran ada satu toko yang jual, dia lagi nggak 
punya stok. Ada yang tau? Butuh banget 
nih. Terima kasih sebelumnya. 


Tedy 


Jawab: 

Kalau nggak ketemu juga, ente bisa 
pake Serillel-nya punya motherboard 
Abit. Tapi kayaknya nggak di semua 
motherboard dia bisa digunakan. ler- 
gantung chip SATA yang dipasang di 
motherboard. Cek aja dulu. 

Sebagai contoh, gue pake yang 
Serillel II. Dari pengalaman gue Serillel 


GRAPHICS BY 


ALPHONS/PCplus 


Pembaca yang tertarik untuk berinteraksi di rubrik ini, silakan mendaftar dengan 
mengirimkan e-mail kosong ke mailplus-subscribe@yahoogroups.com. Agar 
keanggotaan Anda segera diaktifkan, balas e-mail konfirmasi yang dikirmkan oleh Yahoo 
ke alamat e-mail Anda. Setelah terdaftar, Anda dapat mengirimkan e-mail pertanyaan 
ataupun tukar menukar pengalaman seputar dunia komputer. 

Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman, kirimkan e-mail ke 
alamat mailplus@yahoogroups.com. Jangan lupa untuk memeriksa account e-mail 
Anda secara rutin. Jika Anda tertarik untuk berdiskusi langsung secara online, silakan 
Anda join ke server DALnet pada channel #chatplus di mIRC. 





Il ini lumayan kompatibel dengan berb- 
agal chip SATA dan motherboard. Gue 
udah cobain pasang di motherboard 
Nforce 2, Nforce 3, Nforce 4, dan VIA, 
semua bisa. Dipasang di kartu SATA 
PCI juga oke. 

Selain di motherboard Abit, gue 
coba di motherboard DFI dan Albatron 
Juga nggak masalah. Yang rada aneh 
yang pernah gue temuin itu di mother- 
board MSI K8Neo2 FX (chipset Nforce 
3 250GB). Di situ pendeteksian hard- 
disk-nya jadi rada lelet, tetapi tetap bisa 
dipake kok. Kalo mau coba pake Serillel, 
untuk harganya coba cek ke distributor 
atau toko-toko yang jual motherboard 
Abit. 


Mat Gemboel, griffon 


F4 














yahoogroups.com. 
dare tari | xl 
ae doel RE Ag K0 #3 

La Pi | 2" | 

an B & 3 

AA ai Edi 

| 

ka San Or | | al 








Miliser sekalian, ada yang bisa ngasih 
tau cara men-setting paper stock untuk 
bikin CD label? Ukuran kertasnya 130mm 
x 260mm, model kertas full face (cuman 
satu lobang untuk di tengah CD) lingkar 
dalam 50mm (dari garis tepi lingkar tengah 
yang kecil) lingkar luar 6Emm (dari tepi kertas 
bagian atas). 

Gue udah nyoba semua paper stock 
yang ada di Nero (versi 5 sampe yang 7) tapi 
nggak ada yang pas (selisih lebih dari 3 mm). 
Teman-teman pake setting paper stock 
apa? Software apa selain Nero? Soalnya 
gua udah beli banyak kertas label CD ukuran 
tersebut, sayang kan kalo dibuang. 

Gue juga udah nyoba pake CD Label 
Designer v302 build 335 versi trial udah bisa 
ngatur setting garis tepi atas atau kiri dari 
kertas, lingkar tengah atau dalam dan lingkar 


mempercayakan 


“Uellitek grafik merupakan suatu hal paling utama dalam sebuah multiplayer. 


Melt-aloN duo liter merah ate lala melelelUk Mas an ol-i.dcolam.c-olulo te laNoleloiNele|te Kelelsa-iP 


DI Salo lela mer 0 Oto (ena KNalo RiivMoleleleimeiujlulo| ce lam-iolu)dimo-alotolamelolahto| dio Kelelaal-I 


Ylelalo Nasl- toke Melulokmel-alotolamtolasolllelamolale Nellatetelli cela Nol HM AETAM Oto to Na KP 


3 266 | Tahun VI | Ob - 18 September 2006 


Kalau Anda ingin menerima e-mail secara digest (satu e-mail berisi beberapa mes- 
sage), kirim e-mail kosong ke mailplus-digest@yahoogroups.com. Sebagai informasi, 
setiap hari Jum'at hingga Minggu adalah hari bebas di milis ini. Setiap anggota dapat 
mem-posting e-mail di luar seputar masalah komputer asalkan tidak mengandung SARA, 
pornografi, bajak-membajak software, flamming, dan sebagainya. 

Jika Anda tidak ingin menerima e-mail OOT (Out Of Topic) pada hari-hari tersebut, 
kirim e-mail ke mailplus-nomail @yahoogroups.com, dan silakan Anda aktifkan kem- 
bali ke mode normal selepas hari OOT dengan mengirim e-mail ke mailplus-normal@ 


Redaksi 


luarnya, tapi watermark-nya itu Iho. Maklum 
versi trial sih, belom dapet jamu kuatnya. 
Apa ada software lain yang khusus untuk 
CD Label Maker? Thanks in advance. 


McAvi 


Jawab: 

Kalo pake Nero Cover Designer 
memang susah ngepasinnya. Tapi ada 
opsi Add Stocks, trus diset sendiri ukuran 
kertasnya. Kalau mau coba yang lain, 
mending pake Corel. Tapi sampeyan kudu 
sedikit lihai memainkan software tersebut. 
Kalu dah bisa, gampang kok. Cuman set 
ukuran dan jarak dowang, dan yang pasti 
lebih pas ukurannya. 

Atau coba diakalin kertas labelnya, ba- 
gian bawahnya dipotong 3 milimeter biar 
pas. Soalnya memang harus terus dicoba 
komposisi tepatnya da di mana antara 
kertas label sama printer-nya. 

Pilihan lain pake DataBecker CD Label 
Maker. Untuk opsi print Io bisa setting 
sendiri panjang dan lebar kertas label 
CD sesuai label yang lo punya. Bisa juga 
setting diameter lubang di tengahnya. Jadi 
mau pake kertas label apa aja bisa. 


danni ariseno, Topx, Mat Gemboel, nohackerz smg 


Dealer Welcome : 
alamraya@sby.dnet.net.id 
asiarayajkt@yahoo.com 


asiarayaharco@yahoo.co.id 


Share your passion and experience with TAI S : www.HISandme.com 





1 (89266 | Tahun- VI | 05 - 18 Sentember 2006 


m Microsoft Zune, Pesaing Baru iPod? 

a Server Berbasis Prosesor Tulsa Telah Hadir 
m Microsoft Bantu Atasi Kesenjangan Digital 
a Kolaborasi Intel-Lenovo untuk Pendidikan 





PESAING BARU IPOD: 


ZUNE 


Itulah kabar yang beredar sehubungan 
dengan akan dikeluarkannya pemutar musik 
digital dan video dari Microsoft akhir tahun 
ini. Pembuatannya menurut Microsoft akan 
ditangani oleh Toshiba Jepang. Microsoft 
Zune ini akan dikemas dengan harddisk 
berkapasitas 30GB, display 3-inci berbasis 
liguid crystal dan yang paling diunggulkan 
adalah kemampuan konektivitas wireless- 
nya yang memungkinkan para penggunanya 
untuk saling bertukar video, musik dan foto 
dalam jarak yang masih terjangkau oleh 
koneksi tersebut. 

Dalam hal tampilan luar, Zune akan 
tampak mirip dengan tampilan iPod. 
Microsoft juga akan membuat hal yang 
hampir sama dengan iTunes, sebuah 
situs penjualan musik milik Apple yang 
menangguk sukses besar. Akankah 
Microsoft berhasil mengalahkan iPod 
yang sudah memegang pasar digital music 
dan video player sebanyak 7056? Kita 
tunggu saja gebrakannya akhir tahun 
Ini. (var) 


KOLABORASI 
INTEL-LENOVO 


UNTUK DUNIA PENDIDIKAN 


Intel bekerja sama dengan Lenovo 
menyediakan hardware dan mening- 
katkan infrastruktur serta pelatihan teknologi 
bagi universitas-universitas Islam di 
Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan untuk meningkat- 
kan tingkat persaingan Indonesia dalam 
dunia pendidikan, khususnya pendidikan 
tinggi. 

Target perguruan tinggi Islam dipilih 
karena umumnya perguruan tinggi Islam 
sedikit tertinggal dibandingkan dengan 
perguruan tinggi umum lainnya dalam 
persaingan di dunia pendidikan. Sebagai 
langkah awal, program ini menargetkan lima 
hingga delapan universitas sampai akhir 
tahun, dan sampai tiga tahun ke depan, 
target program ini adalah menjangkau 20 
hingga 30 universitas. 

Dalam kerja sama ini, Intel dan Lenovo 
menggelar sebuah program kepemilikan 
notebook yang memungkinkan para 
mahasiswa, pengajar, dan staf administrasi 
di universitas-universitas tersebut membeli 
notebook Lenovo yang mendukung Centrino 
Mobile Technology seperti Lenovo ThinkPad 
dan Lenovo 3000. 

Sebagai tambahan, Intel juga akan 
membantu meningkatkan infrastruktur 
konektivitas seperti Wi-Fi, LAN, dan 
WAN untuk memungkinkan komunitas 
kampus mendapatkan akses yang lebih 
luas. (imn) 





SERVER BERBASIS 
PROSESOR TULSA 


SUDAH TERSEDIA 


Adalah Intel dan Dell yang mempertun- 
jukkan server terbaru itu, Power Edge 6850 
pada Linux World Conference and Expo 
pertengahan Agustus lalu di San Francisco, 
AS. Server ini berbasis prosesor untuk 
server high-end yaitu Xeon Tulsa 7100. 

Tulsa adalah prosesor dual-core yang 
merupakan versi terakhir dari teknologi 
NetBurst pada chip x86, yang dulunya lebih 
memakan banyak tenaga dibanding performa 
tetapi sekarang sudah digantikan oleh core 
microarchitecture yang kinerjanya lebih baik 
dan irit listrik. 

Bulan Juni yang lalu. Intel telah merilis 
prosesor Xeon lain dengan nama Woodcrest 
tetapi hanya digunakan pada dual-proces- 
sors, sedangkan Tulsa lebih banyak dipakai 
untuk four-processors. Tulsa hadir dalam 
dua varian, yang pertama sebuah model 
kinerja tinggi yang mengonsumsi 150 watt 
dan yang kedua untuk server rack-mounted 
yang mengonsumsi 95 watt. (var) 


——————————— 
SEMINAR NASIONAL DAN 


WORKSHOP 
E-LEARNING 


Kepopuleran e-learning mulai terlihat 
di kalangan pendidikan di Indonesia. Hal ini 
terlihat pada seminar nasional e-learning dan 
workshop yang diadakan oleh Fasilkom UI 
di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia 
dan ITTC UI akhir Agustus lalu. 

Acara ini dihadiri oleh universitas-uni- 
versitas di Indonesia, baik dari kalangan 
dosen maupun mahasiswa. Pembicara yang 
hadir adalah pembicara dari Open University 


MICROSOFT INDONESIA 
MEMPERKENALKAN 


ROBOTICS 
STUDIO 


Produk baru Microsoft yang masih 
dalam tahap beta ini memberikan suatu 
framework yang scalable dan extensible 
untuk membangun peranti robot dan 
program aplikasi yang mengontrolnya. 
Framework ini berisi code library dan 
tools yang diperlukan oleh pengembang 
robot. 

Microsoft@ Robotics Studio dibangun 
di atas suatu lingkungan runtime yang 
memfasilitasi pengembangan robot dengan 
memberikan lingkungan fault-tolerant 
untuk eksekusi aplikasi di dalam suatu 
sistem terdistribusi. Arsitektur dari aplikasi 





m Microsoft Perkenalkan Aplikasi untuk Pengembangan Robot 


PERGESERAN 


PETA LAPTOP 


DI SELURUH DUNIA 


Salah satu yang membuatnya bergeser 
maju adalah diluncurkannya sistem-sistem 
berbasis Intel Core D Duo. Lebih dari 200 
desain notebook akan menggunakan 
teknologi Intel Centrino Duo mobile. “Dalam 
setahun ini kami telah mengambil lompatan 
yang luar biasa dalam komputasi bergerak 
dan desktop dengan peluncuran prosesor 
Intel Core 2 Duo,” kata Budi Wahyu Jati, 
Country Manager Intel Indonesia. 

Menurut Budi, untuk sistem laptop, 
prosesor baru ini memiliki kinerja dua kali 
lipat dan memberikan pengalaman berge- 
rak yang immersive bagi konsumer dan 


dunia usaha sambil tetap mempertahankan 
konsumsi daya dan umur baterai. (snu) 





WISNU/PCplus 


Malaysia, Prof. Dr. Abtar Kaur, yang telah 


berhasil menerapkan e-learning sehubungan 
dengan konsep open university. Pembicara 
lainnya adalah Direktur Seamolec, Prof. Dr. 
Paulina Pannen yang sangat berpengalaman 
dalam penerapan e-learning di Indonesia. 
Sementara itu, workshop e-learning 
menawarkan materi tentang bagaimana 
membuat bahan e-learning yang baik, 
dari cara membuat slide yang baik sampai 
aspek-aspek yang terlibat dalam membuat 
materi tersebut. (var) 


berbasis Robotics Studio didukung oleh 
sekumpulan services yang diberikan oleh 
DSS (Decentralized System Services). 
Interaksi antara robot node dengan DSS 
difasilitasi oleh suatu mekanisme transport 
berbasis messaging. 

Aplikasi berbasis Robotics Studio tidak 
hanya dapat mengirim message sederhana 
untuk berkomunikasi dengan sistem 
eksternal, tetapi jauh lebih terstruktur 
karena memiliki mekanisme yang menjamin 
reliability dan parallelism dalam interaksi 
messaging antara aplikasi dan robot. 

Lebih jauh lagi, Robotics Studio 
dilengkapi dengan WSAP (Web Services 
Application Protocol) yang memungkinan 
robot dikontrol melalui aplikasi Web 
Services (SOAP) dalam jaringan Bluetooth. 
Dengan WSAP, pengembang dapat 
merancang robot yang dikontrol melalui 
any device, mulai dari PC sampai mobile 
device seperti Pocket PC. (snu) 





WISNU/PCplus 


MICROSOFT 


BERKOMITMEN BANTU 
PEMERINTAH KURANGI 
KESENJANGAN DIGITAL 


Komitmen itu disampaikan Presiden 
Direktur PT Microsoft Indonesia Tony Chen 
kepada Presiden RI Susilo Bambang Yud- 
hoyono saat melakukan kunjungan ke Istana 
Negara, Senin (28/8) lalu. 

Kunjungan itu sendiri merupakan tindak 
lanjut dari pertemuan antara Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Bill Gates yang 
berlangsung pada bulan Mei 2005 lalu di 
Amerika Serikat serta Craig Mundie (Chief 
Research & Strategy Officer) pada perte- 
muan APAC Government Summit di Korea 
November tahun lalu. 

“Digital gap (kesenjangan digital) di In- 
donesia tercatat masih curam. Penetrasi PC 
(personal computer) sangat minim. Hanya 2 
persen dari total populasi yang memiliki PC. 
Data menunjukan pemakaian PC di ling- 
kungan Sekolah Dasar saat ini 1 PC untuk 
1900 siswa. Sementara pengguna Internet 
baru mencapai kurang dari 10 persen,” ung- 
kap Tony Chen. 

Beberapa faktor menjadi penyebab 
utama kesenjangan digital ini di antaranya 
biaya yang cukup tinggi untuk infrastruktur 
TI dan tarif pemakaian Internet yang masih 
mahal bila dibanding negara lain. 

Menurut laporan Business Software 
Alliance, Indonesia tercatat sebagai negara 
dengan tingkat pembajakan ke tiga tertinggi 
di dunia 87 6 atau menduduki posisi ketiga 
di dunia sebagai negara dengan jumlah pem- 
bajakan terbanyak. "Padahal, apabila angka 
pembajakan bisa diturunkan hingga 10 
persen saja akan membuat pertumbuhan IT 
ekonomi meningkat 3 kali. Pemasukan pe- 
merintah di sektor pajak dapat meningkat 5 
kali dan ketersediaan lapangan pekerjaan di 
IT akan meningkat 13 kali. Hal tersebut juga 
akan menurunkan ranking Indonesia dalam 


Priority Watch List,” papar Tony Chen. (snu) 





5 (89266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 


m Kaspersky Antivirus 6.0 dan Kaspersky Internet Security 6.0 
m Di Indonesia, Pertumbuhan Windows Capai 150 Persen 


BANYAK 


SERANGAN BARU 
DI INTERNET 


Hal tersebut disampaikan oleh Emst 
Kelting, Senior Vice President, Kaspersky 
Lab, Asia Pasifik, Rabu (23/08) lalu, saat 
melakukan presentasi produk Kasperky 
Internet Security di Jakarta. 

Saat ini, data dan 
dokumen-doku- 
men penting 
merupakan aset 
berharga bagi 
semua pihak— 
baik perorangan 
maupun peru- 
sahaan. Banyak 


From tne global leader 
In reaction time 
to Internet tnreats 


sistem keamanan 
juga sudah diter- 
apkan demi men- 


as $.Tra 
pa Jan & vOfris 


jaga komputer 
dari berbagai 
gangguan virus. 
Dikatakan oleh 
Kelting bahwa 


Lj hackor. ata Eks 
“ fehis hrg & gham 


waktu kemun- 


performance. 


Side Bus. 


Ng ito) CO) - Technology 


Intel Core 2 Duo CPU support 


Support for Inte's newest processor, setting a new standard in dekstop processor 


culan antivirus biasanya adalah tiga bulan 
setelah kemunculan virus. Untuk itu, yang 
dibutuhkan oleh para penggunan kompu- 
ter adalah sebuah produk antivirus dengan 
tingkat deteksi virus yang tinggi dan cepat 
dalam menyediakan update antivirus. 
Dalam presentasinya, Kelting 
menjelaskan bahwa saat ini, produk 
Kaspersky mendukungan pengecekan 
virus dari beragam format file dan sistem 
mail. Aplikasi Kaspersky Antivirus 6.0 dan 
Kaspersky Internet Security 6.0 termasuk 
yang menyediakan 
fitur anti-rootkit, 
anti-hacker, anti- 
worm, monitory 
sistem registry, 
proteksi serangan 
phising, pem- 
blokiran keylog- 
ger, dan spam 
filter. 

Sebagai infor- 
masi, di Indonesia, 
produk Kaspersky 
akan didistri- 
busikan oleh PT 
Optima Solusindo 
Informatika. (raa) 


This board also supports the full range of Pentium Extreme Edition, Pentium 4 and 
Celeron D LGA775 socket processors with 533MHz, 800MHz or 1066MHz Front 


Windows and BIOS based overclocking system control. 
Automatically run your machine faster or slower according to loading, or manually 


TR ocerclock the system with case. 


Digital Power Management 


Foxconn's Digital Power Managemen system brings greater performance capability 
and control. By replacing traditional analogue power circuitry with a digital system, 
ata Maan heat is reduced and much smaller voltage increment adjustments are possible, 
T.TTTR meaning greater control for overclockers. The digital system also has the benefit 
of increasing space around the CPU socket, making damage to motherboard 
components less likely when installing and removing CPUs. 


P9657AA-8EKRS2H 


LKULLLLLu 


Intel Core 2 Duo processor support 
Intel P965 # ICH8R Chipsets 

SO) O)NI 25 Ketejalato)tofe YA 

Dual Channel DDR2 800 Memory 
Digital Connectivity 

Dual Gigabit LAN 

7.1 Channel High Definition Audio 
10x USB2.0 ports 


975X7AB-8EKRS2H 


pLULULLLUL UU 


Sole Distributor : ITO O 20300 


Sigma 2030367, Vinaya 4216311, Art 4212657,Persada 7272547,Van 7231254,WDC 7271411, Compumax 4222962,Altech 7279601,Abadi 7271449,Paragon 7202830. 
: WP Comp 643572, Sadar Djaya 729911 'Optima 741462. 


Service Center : (021) 6250380 


TANAYAt Me olalatelatelalataMnojaki 


Intel Core 2 Extreme, Core 2 Duo processor 
support 

Intel P975X # ICH7R Chipsets 

AO) O)NI 2 Ketealato)tofe)'/ 

Dual PCle x16 with CrossFire Support 

Dual Channel DDR2 800 Memory 
IBITeTire1MOtoJajak-te1 ih AA 

Dual Gigabit LAN 

Tan M Olat- Telat MmitelaM BI italtiteja MAN ete (Ko) 

8x USB2.0 ports 


Branch : 30005432/30005425, 


DI INDONESIA, 


PERTUMBUHAN 
WINDOWS 
CAPAI 150 
PERSEN 


Rabu (16/8) lalu, Microsoft Indonesia 
mengumumkan pertumbuhan bisnisnya 
pada tahun fiskal 2006. Pada acara 
tersebut terungkap pertumbuhan bisnis 


Microsoft Indonesia dari tahun fiskal 2005 


ke tahun fiskal 2006 
meningkat sebesar 23 
persen. 

Perinciannya, pertum- 
buhan produk Windows 
naik 150 persen, Server 
Business meningkat 46 
persen, Database Busi- 
ness naik 104 persen, 
Microsoft Business 
Solution naik 31 persen, 
aplikasi Office naik 35 
persen, dan Live Con- 
terencing tumbuh hingga 


ss by creating 


ve, Price sensi 


P products Mare sUpD ort, More service, 


ery succggsful partners: ' 


700 persen. Beberapa produk yang turut 
mendorong pertumbuhan itu diantaranya 
adalah Xbox 360, SOL Server 2005, Vi- 
sual Studio 2005, dan Microsoft Dynamic 
CRM 3.0 yang telah diluncurkan dalam 
satu tahun kemarin. 

Kedepannya, untuk memperkuat 
pertumbuhan Microsoft di tahun fiskal 
2007, Microsoft berharap banyak pada 
peluncuran Windows Vista, Microsoft Of- 
Tice 2007 dan Exchange Server 2007. Se- 
bagai tambahan informasi, Windows Vista 
dan Microsoft Office D007 akan diluncur- 
kan untuk korporat pada akhir tahun 2006. 
Sementara pengguna ritel baru dapat 
menikmatinya awal tahun 2007. (sap) 


«Yak. R—| 
2 4 | ri 


- 
Ta 


0 oa 


ssful customers. We do the same. We're Fi Lion 
Like you, we believe in delivei ring more. 

We already share so much ivcommon. 
neh 


SCC 


five. Customer sensitive 


lisit us anytime at www,foxco 


ja kofsjala se, 


HT Suppari 


1216811, 520937, 


Chase dudik Eternal SATA Du at! DOR3 Dual Go LAN 


bag Da Perakitan Ya 


5467658, 4561000, 10229088. 


: Jees Comp 6126977/6126976, Valcom 62302146/47 , Juvee Computer 6125727/6125728, Megatech Computer 6018235/6126264, Top's Computer 6125448, Neo Twinindo 6127673, Surya Computer 


62303698, In-Tech Com 30005448, Velocity Computech 62303853, Super Auality 6127187, Vortexindo 56953902, Atrium Multi Data 62304528, Aneka Inti Makmur 62301296, Goodwill Computer 62303922, Crystal Computer 


6243325, Forexindo Comp. 6126162, InTech Com 30005448, GPL 62301227, Platinum Com 30005465, Proview 6016074, GI Technology 6127756, JJ Autotech 70053838, Garuda Sakti 6009512, X-Harco 62304682 . 


Sog-Tejir- MOtojunjo) 7152209, Oslo 543359. 


Kej o) Comp 363958. 


1 D.P.J. 554499, ASC 882891, 


: Dimensi 642042. : Optimedia 3102506. 


: Bandung Komputer 5353688, Microcomp 5465766 'Optus 5345668, Tan Computer 5341335,Chips Computer 5912555, Melia Komputer 5353681, Juracom 5478690,AS 5477220,Tweety 5480833, UPC 5483387, 
:AMR 


Metrostar 5981080, Gloria 5348994. 


71352767, Syscom 77865018, NE etan 7361402, CV. Sam Com Centre 0651 -22060,Sarana Infotech 4512643 . 
: Indexindo 211673. 


6708700,BK Computer 6715104. 
Behindo Comp 5371175, Prince Compusindo 53161882. 


: Planet 332223, I COM 311151. 


: Atcom 7404486. : HP Center 4662533. 


1360670, Asia Pasific Computer 711836545, Atlantis Komputer 4552578,Digital Microsystems 7364873, Electra 1323613, Infomedia 4522117, IT.Shop 8460819, Lie Comp 
: APP Tt 8505715 Digital Computer 3557292 ,Gunajaya Computer 3540471, HG Computer 

: MEGACOM 5371226, HHM Com 53154291, Guna Jaya Mandiri 53154266, h (ojiit-TOojunjo) 
53154021, Mitra Guna 53154360, MMS 5521427, Dolphin 0818403330, Sentra Solusi 55791336, Aero Comp 0818404166, Penguin Comp 0818755027, Sakura Jaya 53154101, 2C Comp 5371131, Easy Link Comp 54211608, 
: Ecomter 234713. 





6 29266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 





YAHOO 
DAN FLICKR 


BERBAGI FITUR 


Meskipun belum berencana untuk 
menggabungkan layanan Yahoo Photos dan 
Flickr, Yahoo telah membangun /ink antara 
kedua layanan foto tersebut. Saat ini, Yahoo 
Photos dan Flickr memang berjalan secara 


flickr 


The best way to store, search, 
sort and share your photos, 





lean more 
Te balet people are , 
Find a ptvoto of... Explore Flickr , 
——— — —— 0 
| | o0 | Browse nteresing pratos 
MOU Ore Tue Lan : Pa 
Or, browse papua taga? 
Singer Up | mara Mkare | About (bok | Terang ot hwa | Pemaa Pose -—. 


independen, namun para pengguna kedua 
layanan tersebut bisa mengakses fitur shar- 
ing untuk saling berbagi foto. 

Sebagai awalnya, fitur sharing ini 
diperuntukkan bagi para pengguna Yahoo 
Photos di wilayah AS, dan akan diperluas ke 
wilayah luar AS pada akhir Agustus. Alasan 
utama Yahoo tetap memisahkan Yahoo Pho- 
tos dengan Flickr adalah karena pengguna 
kedua layanan tersebut relatif berbeda. Para 
pengguna Yahoo Photos umumnya hanya 
berbagi foto di kalangan terbatas—hanya 
teman dan keluarga. Sebaliknya, para peng- 
una Flickr membebaskan siapa saja menilik 
album foto mereka. (raa) 


5 
SOPHOS TAWARKAN 


PERANTI DETEKSI 
BEBAS ROUTKIT 


Peranti tersebut diberi nama Sophos 
Anti-Rootkit, peranti untuk mendeteksi dan 
menghapus berbagai rootkit. Rootkit adalah 
sekumpulan tool yang digunakan oleh 
hacker (atau cracker) untuk mengumpul- 
kan hak-hak administratif atas sistem pada 
mesin. Biasanya rootkit digunakan untuk 
menyembunyikan malware, keylogger, atau 
berbagai program Trojan horse—utamanya 
dari antivirus. 

Akhir tahun lalu, Sony BMG Music 
Entertainment pernah memanfaatkan rootkit 
sebagai peranti copy protection pada CD- 
CD yang diproduksinya. Masalah muncul 
ketika rootkit Sony secara otomatis terinstal 
pada sistem. Akibatnya, ketika pengguna 
mencoba memainkan CD-nya, sebuah celah 
pada sistem keamanan PC terbuka. 

Sophos Anti-Rootkit mendukung sistem 
operasi Windows NT, 2000, XP, dan Win- 
dows Server 2003. Peranti ini dilengkapi 
dengan antarmuka grafis yang memudahkan 
penggunanya untuk membantu mereka men- 
detekasi dan menghapus berbagai program 
jahat. (raa) 





m Yahoo dan Flickr Berbagi Fitur 
m 2001, Jaringan CDMA2000 1X EV-DO Bakrie Telecom Siap Beroperasi 
a MiniFun USB Hash Disk Kingston 

» Penarikan Baterai ibook dan Powerbook 
GeCube Siap dengan VGA ATI Terbaru 


TAHUN 2007, JARINGAN 


CDMA2000 1X 
EV-DU 
BAKRIE TELECOM 


SIAP BEROPERASI 


Hal tersebut diumumkan oleh Huawei 
Technologies Co., Ltd. dalam berita pers 
yang dikirimnya Kamis (28/08) lalu. 

Secara komersil, jaringan CDMA2000 1x 
EV-DO (Evolution Data Optimized) milik 
Bakrie Telecom yang dibangun oleh Hua- 
wei akan diluncurkan di awal 007. Untuk 
layanan tersebut, Bakrie Telecom menawar- 
kan akses yang cepat, hingga 2Mbps, serta 
layanan aplikasi suara dan data yang luas, 
seperti video on demand, video messag- 
ing, dan akses Internet berkecepatan 
tinggi. (raa) 


APPLE TARIK 
BATERAI IBOOK 
DAN POWERBOUOK 


DARI PEREDARAN 


Menyusul langkah Dell menarik baterai- 
baterai laptop-nya yang berisiko panas dan 
meledak, Apple melakukan hal yang sama. 
Jumat (25/08) lalu, seperti dilansir oleh As- 
sociated Press, Apple Computer Inc. menarik 
1,8 juta baterainya yang tersebar di seluruh 
dunia. Baterai-baterai tersebut disinyalir beri- 
siko panas berlebihan dan bisa menyebabkan 
ledakan. Penarikan tersebut dilakukan Apple 
tepat sepuluh hari setelah Dell menarik 4,1 
juta baterainya yang memiliki risiko serupa. 

Baterai-baterai laptop Apple yang ditarik 
dari peredaran, sama seperti milik Dell, juga 
dibuat oleh Sony Energy Devices Corp. yang 
berbasis di Jepang. Bahannya pun terbuat 
dari lithium-ion. 

Sebagai informasi, baterai-baterai Apple 
yang ditarik adalah baterai untuk produk 
iIBook G4 dan Power Book G4. Daftar 
nomor seri baterai yang ditarik oleh Apple 
bisa dilihat di alamat https://support. 
apple.com/ibook powerbook/batteryex- 
change/. (raa) 





Lok AL mEs DA WI 
i | Book Gl 
Ma 


UN 


0 Ceper Holi App Ceng 





MINI FUN 
USB 
FLASH 
DISK 


DARI KINGSTON 


Kamis (24/08) lalu, 
Kingston merilis anggota baru 
keluarga DataTraveler USB 
Flash Drive yang beruku- 
ran mungil, namanya Mini Fun. 
Dengan dimensi 38mm x 19mm, media 
penyimpanan ini didesain dengan penam- 


ECS MERAMBAH KE SEGMEN 


MOTHERBUARD 


SERVER 


Setelah sekian lama malang melintang 
di pasar motherboard desktop, kini ECS 
melebarkan sayapnya ke segmen mother- 
board server. Saat ini setidaknya telah 
tersedia lima jenis motherboard server 
buatan ECS. Kelima motherboard ter- 
sebut berseri IP-7230T, dengan chipset 
Intel E7230 MCH-- ICH7R (single CPU) 
hingga seri IX2-5000VT, IX25000VTSC, 
IX2-5000VR dan IXD-5000VRSA yang 
semuanya menggunakan chipset Intel 
BlackFord-VS MCH 4 ESB2-E ICH 
dengan dukungan dual CPU. Demikian 
terungkap dalam seminar bertajuk “ECS 
New lechnology with Intel Core 2 
Duo Great Deals of Desktops with 
Latest Jechnology and ECS Product 
Announcement' di Dusit Hotel Jakarta, 
Kamis 24 Agustus lalu. 

Pada kesempatan yang sama, Kevin 
Hsue, pembicara seminar dari ECS, mem- 


GEGCUBE SIAP DENGAN 


VGA ATI TERBARU 


Bertempat di Le Grandeur Hotel Mang- 
ga Dua, Jakarta, Rabu 23 Agustus lalu, 
GeCube mengadakan media dan dealers 
gathering. Pada kesempatan yang sama, 
mereka juga memperkenalkan sejumlah 
produk terbarunya dari jajaran top of the 
line serta mainstream. Adapun peluncuran 
produk tersebut berbarengan dengan 
peresmian chip VGA yang bersangkutan 
oleh ATI secara woridwide. 

“Indonesia merupakan salah satu market 
yang penting. Itulah sebabnya ketika ATI 
mengumumkan tersedianya produk terbaru, 
ATl juga melakukan product launch di 
Indonesia,” kata Jerry Teng, Channel 

Sales Manager, APAC 
Marketing dari ATI di 
sela-sela presentasi 


pang berukuran kurang lebih sama 
dengan SD card atau MMC. 

Mini Fun tersedia dalam 
beberapa pilihan kapasitas, 
256MB, 512MB, dan 
1GB. Sebagai informasi, 

perangkat ini disertai 
dengan peranti gaming 
Big Fish Games' Atlantis 
dan Magic Vines. Kedua 
am, game tersebut bisa 
si dimainkan pada PC de- 
ngan spesifikasi minimum 
mendukung prosesor Pentium II 
400MHz, memori 128MB RAM, dan 
video card yang mendukung akselerasi 
3D pada resolusi 800x600. (raa) 


berikan “resep” untuk membangun PC 
murah berprosesor Intel Core 2 Duo. PC 
hasil rancangannya hanya membutuhkan 
dana sebesar US$ 443,49. PC tersebut 
memiliki spesifikasi motherboard LGAT7'75 
Dual Core support (US$64,99), prosesor 
Pentium D 805 2.66GHz/800 LGA7"75 
(US$97), memori 1GB (2x512) DDR400 
SDRAM (US$69), harddisk 80GB 
7200rpm (US$48.5), kandar DVD #-RW 
(US$ 34,99), casing ATX 400-watt 
(US$32,99), dan Windows XP SP2 Home 
Edition (US$ 95,95). 

Sebagai update teknologi, Kevin juga 
mengungkapkan bahwa, ECS mengguna- 
kan keramik untuk pendingin pada semua 
produk kartu grafis high end yang ditelur- 
kannya. Bahan ini ditengarai mampu mem- 
berikan umur yang lebih panjang jika diban- 
dingkan sistem pendingin yang telah ada 
saat ini. ECS mengklaim, sistem pendingin 
dengan keramik ini umurnya bisa mencapai 
3 hingga 5 tahun. Sebagai pembanding, 
Kevin menjelaskan bahwa desain pendingin 
kartu grafis dengan heat sink dan sleeve 
yang banyak digunakan saat ini hanya bisa 
bertahan 2 hingga 3 tahun saja. (sa) 





produk terbaru ATI yang diluncurkan. 

Adapun VGA yang dimaksud adalah 
Radeon X1950XTX, Radeon X1650Pro, 
dan Radeon X1300XT. Ketiga produk 
tersebut sudah dibuat dalam teknologi 
proses 90 nanometer. Untuk versi flag- 
ship, Radeon X1950XTX, memori video 
yang tertanam pada board VGA merupakan 
memori video dengan teknologi terbaru yaitu 
GDDR4. Memori DDR4 yang digunakan 
dapat bekerja pada frekuensi yang jauh 
lebih cepat dan menggunakan daya yang 
lebih rendah, alias lebih dingin saat berope- 
rasi. 

Untuk kelas mainstream atau kelas 
price performance, ATI melalui GeCube 
juga sudah menyiapkan produk VGA Rade- 
on X1650 Pro dan X1300XT. Kedua jenis 
VGA yang juga dibangun dengan teknologi 
proses 90 nanometer ini dilengkapi dengan 
GDDR3 128-bit 256MB dengan dukungan 
HDTV. timn) 


7 (8266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 


a Nokia 5500 Sport, Ponsel untuk Olahragawan 


NOKIA 5500 
SPORT, 


PONSEL UNTUK OLAHRAGA- 
WAN 


Tepat pada pertengahan Agustus 
lalu Nokia Indonesia mengumumkan 
ponsel terbarunya yaitu seri Nokia 5500 
Sport. Ponsel ini dirancang khusus untuk 
mengimbangi pekerjaan dan 
kegiatan olahraga penggunanya. 

Ponsel triband GSM yang 
dilengkapi dengan kamera DMP 
ini juga sudah mendukung ap- 
likasi Air Album Fitness First. 
Aplikasi tersebut merupakan 
kerjasama antara Nokia, Fitness 
First, dan InTouch untuk meng- 
gabungkan musik, lifestyle, dan 
olahraga. 

Pengguna ponsel ini dapat 
mengakses panduan singkat 
yang disajikan dalam format 
video beberapa program olah 
raga dan cardio seperti Cardio 
Jam dan Yoga. Air Album 
Fitness First juga meliputi pro- 
gram-program lain yang meng- 
gunakan alat-alat bantu seperti 
Lose Fat, Firm Up, dan Muscle 
Hyperthropy. 

Pada mode olahraga, 

Nokia 5500 Sport membantu 
pengguna mencatat latihan 
atau training Anda. Fitur-fitur 
pedometer terpadu berfungsi 
untuk memonitor jarak yang 
sudah ditempuh atau jumlah 
kalori yang sudah terbakar se- 
lama penggunanya bekerja atau 
selama cardio session di gym. 
Menggunakan peranti yang 
tersedia, hasil latihan tersebut 
juga dapat disinkronisasikan ke 
PC untuk menampilkan informa- 
si latihan dalam bentuk grafis. 

Dengan dibantu teknologi 
text-to-speech, Nokia 5500 
Sport dapat membacakan 
berapa lama penggunanya su- 
dah berolahraga, dan kalori yang 
sudah dikeluarkan. Teknologi 
text-to-speech yang digunakan 
juga dapat dimanfaatkan oleh 
pengguna ponsel berbasis OS 
Symbian ini untuk membacakan 
SMS yang diterima. Teks SMS 
yang dapat dibacakan oleh pon- 
sel adalah teks dalam bahasa 
Inggris dan Indonesia. Fitur ini 
bertujuan agar sang pengguna 
dapat berkonsentrasi pada kegi- 
atan olahraganya. 

Bagi pengguna yang 
ingin mengaktifkan musik saat 
berolahraga, tersedia fitur tap 
the phone. Dengan fitur ini, 


5500 


ifestyle 


WMA, dan AAC ini menyediakan 
fitur teknologi Bluetooth dan pada 
kemasan penjualannya disediakan 


pengguna cukup memukul secara perlahan 





dua kali pada bodi ponsel dan musikpun 
langsung berputar. Tap the phone ini juga 
pula Active Stereo Headset HS- 
29/AD-45 dan memori microSD 
sebesar 512MB untuk mendukung 
aktivitas penggunanya. (fmn) 


berfungsi bersama dengan fitur text-to- 
speech untuk membacakan status olahraga 
yang telah dilakukan. 

Untuk ketahanan, Nokia 5500 Sport 
dilengkapi dengan casing stainless steel 
yang ergonomis dengan lapisan luar anti An RO BPA 

Sport ditujukan bagi pengguna yang 


gemar melakukan olahraga baik indoor 
ataupun outdoor. 


debu serta tahan terhadap cipratan air. Pon- 
sel yang dapat memutar musik MP3, AMR, 


CANTIKNYA HITAM PUTIH 2 & 
TAMPIL LEBIH HIDUP — 


Kini HP menghadirkan gebrakan baru dalam dunia pencetakan: Teknologi tinta P4 yang ada di dalam tinta HP 27 Ink Cartridge. P4 
Lego li caTa Merlaconule Mesitel MuLeriMen in selo Mes -itelenge Mete latu te pai tulateTaMeTTakere Ta Mua- MI IIS C-et-iote Lie aMIe Tata M3 ll Mela jito MAKA re Tanie te is TelTalah gap 
2 Asoteli Muh aM Nite temiLiTe Te Mic JnlInte erare tera Maitekxe tele Ms tetatomE:Ta ale MiTurleTn)Mecyee1ki Milano M esa TeujTULKe ta Ms hrett Mate FTI Mrze Tire MAT xe Tete MantejuiIItoi telanapel ta (el 
pasti tinta Px- akan membuat dokumen hitam putih tampak lebih tajam. 


Hari ini juga temukan hasil cetak lebih brilian dengan mengunjungi HP Reseller terdekat dan nikmati kenyamanan mencetak dalam hasil 
tete fe Ma tarertpte lagt) 


HP Original Print Cartridge. Teknologi di balik pencetakan brilian 


Tinta HP sekarang makin terjangkau! Dapatkan HP Simple Black Ink (HP 27b ink) yang harganya lebih ekonomis dan hasil cetaknya brilian dan 
terjamin. 


Bonus: 
e Handphone string" untuk setiap pembelian 1 Tinta HP 27b Simple Black 


4 aa 


Call 0800 11 222 (bebas pulsa) 


Ba Bea na 08.00-17.00 WIB ( 
Panen ag TN D7 Na Click Www w.hp.co.id p 


20 NI 
mh 


Email id.contactfhp.com invent 


Untuk informasi penghematan tinta, kunjungi www.hp.com/ apac/saveink 


HP Reseller « Jakarta MK SMP Cerapu oi ESASC 86 Pa SAT SAN, Ganda BALA Ra Uap BOGA GGS, Sora Unta Lerputer BIASA Int Kera Serpult GTASA, Fogu Saree CO A35P KAMUS LO Ane Kelapa Garang 4934143: Toka Buku Kenasoar TPPP3BB3 
BA AU RAY BERENANG Pa ANRAAA DAR Dag serranter GT TGT, Peras ade Gan GAN AA Caanga Danp.rer (210162 Paten tdp Fe: “dp Mardi (122253 Milan, T. Lemplle KASAR ATA AAA Ti lech. FI0POP AP pagar Falin BSA, 
Pat um G126F21 Sucpiss Con G26 183 MLS dala PA 1953 Parcamgs 626" BESA2A16P 201673 ADP Lodok BOGASEA Magadata Colr s0 BOBS PES ESB to (B3 Sate Berkah BARA ME GB AG A3 Terpte Be3 1 Iga Slamet PANAS EA abi CA RN, 
ey GPAGC ES 330058, Mean GOA So SAS Mosnlarr KRON nan 1 Galen TAAT 991971: Mer ak FAN CARA SR p3S5 Sirar Kibina BorhbBh Kes La It GAYA SE G ae Tna Shadi Bapa BEAN Jaya Maid" RON 
Duet Office DO: Para adrnasa 2149819 Posdch Incar Mp 7606969, Senayat Cv FEFO11SG Pipe Adat TA KE 7 P19NISP Garage Dwi Bougre FSIOCARE « Surabaya (0915 Co ptarag Sunses Semasa Kerah Gadeg Mm SINGA 55201 « Bandung (0224 ICS Bangur1 
TEE BA Ag na GAP ba Palembang (0711 Mk sair SBU 


Toko Buku Gramedia: # Jakarta 10217. sia media Si Tinad, Gang Malramgn SESI ES, Sremed Pendak tega Mal #506AO AA Gro reda Gek BEE Oo Rangda Setara BER 5 Gr "ot Anggita SEKISASS. EM 0 Yogyakarta (RTA Gr eta Yup lan 
Adaa Manado (AI Sala Manda A7 


“barat Se aku Saripa 21 Onlott FCUG atau SoTA persesan ragi da NAK SAE Uta POT b Ar Maket prayrk 


PO ea Sae Deen Dengar LP ea Pahang para Pena Kb aan pare rt, 





FIRMAN/PCplus 





8 (39266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 


elaja 





Aplikasi Penginderaan Jarak Jauh 


Dulu, geografi merupakan mata pelajaran 


yang menjemukan. Tapi, sekarang Internet 


telah menyulapnya menjadi sesuatu yang 


menarik. Salah satunya adalah lewat Google 


Earth. Bagaimana aplikasi ini bekerja dan 


oogle Earth merupakan produk 

dari Google, salah satu mesin 

pencari (search engine) di 
Internet yang paling cepat dan canggih 
sehingga paling banyak digunakan oleh 
pengguna Internet. Saat artikel ini ditulis, 
masih tersedia versi gratis dari Google 
Earth. Tentu saja, dengan keterbatasan 
fitur dibandingkan versi berbayar. 


DARI MEMANDANG ATAS, 
KE MENERAWANG BAWAH 
Sebelum muncul Google Earth, 
KStars, Stellarium hadir untuk menjelajah 
angkasa dan rasi bintang secara realtime. 
Artinya, seseorang akan menghadapi 
tampilan rasi yang berbeda sesuai sudut 
pandang dan waktu dari lokasi yang dipilih. 
Jika aplikasi astronomi bekerja deng- 
an mendasarkan diri pada sudut pandang 
ke atas, maka Google Earth adalah keba- 
ikannya. Pengguna diajak menerawang 
suatu lokasi secara keseluruhan dari 
atas, baru kemudian menukik turun untuk 
mencermati detail-detail lokasi tersebut, 
misalnya bangunan, jalan raya, lembah, 


KOLABORASI CITRA 2 DIMENSI 


dibuat? 


pegunungan, pantai, dan 


sebagainya. 

Selain data visual, 
aplikasi ini menyajikan 
pula data sosial dari 
suatu wilayah, seper- 
ti: kepadatan populasi, 
angka kriminalitas, dan 
sebagainya. 


FOTO DIGITAL YANG 
BICARA BANYAK HAL 
Gambaran detail 
lokasi pada Google 
Earth tampil realistik 
karena disusun dengan 
foto-foto udara (aerial) 
menggunakan pesawat 
terbang maupun foto 
satelit. Beberapa lokasi 
memang masih belum 
berhasil difoto dengan 
baik sehingga detail 


topografinya belum jelas. 
Data-data ini terhimpun 
dalam server basis data 


DAN CITRA 3 DIMENSI 


oleh | Vincent Bayu Tapa Brata | vincent@tabloidpcplus.com 


Melayang bagai Elang 


N Google Earth 


File Edit View Tools Add Help 


“ Search 


Fly To Find Businesses » 


2g. Eka 18.1: 'N, 122 OS' OB YV 


bali | —» | K3 





“ Places 


: : - 9 Bundaran USM 
3 3 Ra) Graha Sabha P 
3 -M & Balairung Univ 
3 & Lapangan Cind 
: 3 & Pertigaan Cind 
| - 1) Pertigaan Tana 
| | - 3) Java Mall 
: : rt @& Perempatan Sir 
: - @& Gubernuran 
| - 9 Perempatan Un 
PP @ Matahari 
PPM @ Mal Ciputra 
| - 9 Simpang Lima 
AA 











Polnter 7244'56:31” 





Ah 
TN Ia 


Pi Hi) : “3 
co moon | 


ka) 


(xl 1 


AI: 


z aa 
Nae Sita PN 


Nia “3 (Keraton Yeoyakarta Fak 


Ko 


nata image1O/2008| DigitalGlobej “23 
sia 5g iImage &120061 MTerraMetricsi 


SN 1022424163 EL Telev 555 


Ne)2006/ Eulop3i vocmdarfoo| , 


HA 
"ng 


Sentai H0ox MEyelait 299131 ft 


La aan hole le (aj 


- 
Ketnta ia WedomartaniM & 1g 


B3 
"da: 


| 487'it 


Pointer 7243'51-17 1SIMMO0”26:10:32”NEMelevi68elfin ni 


Google sehingga terakumulasi dalam satuan 
tera byte (mega gyga), apalagi jika foto-foto 
tersebut memiliki resolusi tinggi. Resolusi 
foto sangat berpengaruh pada kemampuan 
menampilkan detail topografi dengan baik, 
walaupun dipotret dari jarak/ketinggian yang 
ekstrim. 


Image & 2006!DiIgitalGlobe 
& 2006 EuropaiTechnologies 


ereja St-.Petrus-Paulus 


2006 


Google" 


2354!ft 





»3 
Streaming! 10096 Eyelalt 


Foto-foto topografi memerlukan pem- 
baruan (update) dari waktu ke waktu karena 
mungkin saja detail atau tata ruang suatu 
lokasi berubah. Contoh nyata adalah pasca 
gempa bumi Yogyakarta maupun Tsunami 
Aceh. Menurut Google, foto-foto di Google 
Earth merupakan foto terkini yang didapat 







totonya. Lucu rasanya, jika misalnya 
pada informasi di Bali tertera sedang 
musim penghujan, namun ketika dijelajah, 
toto Ubud terlihat petak-petak 
sawah yang kecoklatan 


MAGOS/www.sxc.hu 


karena kering (musim 
kemarau). 


GPS merupakan peranti mobile yang dapat diintegrasi- 
kan dengan aplikasi penginderaan jarak jauh. 


paling lama 3 tahun ke 
belakang, utamanya dari peru- 
sahaan Earth Satellite Corp dan 
Tele Atlas (Kanada). 


MANFAAT UNTUK KEMANUSIAAN 
Google Earth dapat untuk 

dikembangkan menjadi alat 

penuntun navigasi lewat kola- 


borasi dengan peralatan GPS ce HN P. T 


TEE 
Windows f 


(Global Positioning System). 
Peralatan ini langsung terhubung 
dengan satelit sehingga dapat 
menunjukkan posisi kita pada 
suatu saat serta lokasi yang akan 
dituju secara realtime. Untuk 
mencapai hal tersebut, maka 
parameter eksak, seperti angka 
garis lintang, garis bujur dan 
ketinggian dari permukaan laut 
sangat diperlukan. 

Altimeter yang merupakan 
alat pengukur ketinggian mampu 
menyajikan angka yang menjadi 
acuan skala jarak dan perbe- 
saran pada pemetaan tersebut. 
Mengapa angka-angka tersebut 


The Industry's Leading All-Solid 
Capacitor Motherboard Design 
dibutuhkan? Karena beberapa an —TrN 
jenis ruang, misalnya lalu-lintas 
di udara maupun di laut tidak 
mungkin dipasangi rambu-rambu 
seperti di darat. Paling-paling, di 
laut dipasang mercusuar untuk 


Operation Lifetime 


STalite Mm @e- last idalg 


memperingatkan kapal akan ada- 
nya karang yang mengancam. 
Aplikasi semacam Google 
Earth juga dapat dikembangkan | Electrolytic Capacitor 
untuk membantu penanganan 1 - 
kasus-kasus emergensi, misalnya 
unukmeesi kes jatuhnya This chart is for reference only 
pesawat terbang, upaya penye- 
lamatan (SAR- Search and Res- 


cue) pecinta alam yang tersesat, Supports Intel” Core”2 Duo processor 


K ME 


Juad BlOs yuad Cno!ing Kara Bebe 


grafi suatu lokasi, Google Earth 9 & T 


mampu menampilkan musim Guog | Duga Lare Uuag DNRe 


dan lainnya. 


SINKRONISASI DATA 


Selain informasi detail topo- 


dan cuaca yang sedang berlang- 
sung di suatu lokasi. Mengapa 
bisa demikian? Karena program 
semacam ini dilengkapi dengan 


konfigurasi jam wilayah waktu p Since 1544 


(ATP Tee hana 
PN ed DL Tar 


dan tanggal regional. 
Tentu saja, informasi ini harus “Swwgigabyte naa 


disinkronkan dengan tampilan 


Eftectively cool down 
the CPU black of the 
motherboard 
(GA-965P-D 06 only) 


SA-lluad ca-s5p-Do6 


Durability 251 


En arsa 


D t(Durability Enhanced) : All-Solid Capacitor Motherboard Design 


KENDALA ADOPSI 
Beberapa persoalan menghadang 
kehadiran aplikasi semacam Google Earth. 


Pertama adalah masalah hak privasi. Kedua, 


masalah keamanan. Ketiga, masalah 
kedaulatan teritorial suatu negara. 
Banyak orang merasa risih bila tempat 
tinggalnya tampil di ruang publik, apalagi 
secara global dan dapat diakses siapa 
saja tanpa perlu ijin (anonim). Tak kalah 


9 (G39266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2008 


mengkhawatirkan pula apabila aplikasi ini 
disalah gunakan untuk kejahatan ataupun 
terorisme yang sedang gencar diperangi. 
Terakhir, tentu saja rasa nasionalisme 
kita terusik jika setiap jengkal negeri 

ini ternyata dapat dilihat oleh bangsa 
manapun juga (meskipun menurut klaim 
Google, foto satelit tersebut bukan foto 
real-time). DB 


Leading the New Generation 
GIGAB 413 dada a Dur able mpe 2 | S-series Motherboards 


9 CeSSOT 4 P363 5... Chipset 


aah Extreme 


Ie Overclocking 
. Overvoltage 


System Enhancemeni Tool 


Ultimate cooling solution with OdB noise 
(GA-965P-D06 only) 
Crazy Cool 


Ouad Triple Phase 


Highly stable and efficient 
operation during overclocking 
(GA-965P-DO6 only) 


DU bo.ay 


Henna 
(Li FE | 


Pas 
. 


Safe 


.TFal - ati sei H an 234 
2 AB Sen 3 NN aa NN an 


Supports Dolby and DTS 


AA ag 
DIGITAL , 
Ouad BIOS Duad eSATA2 


(GA-965P-D06 only) 


S5 Series GA-965P-DS3 


Supports Intel” Core”2 Duo processor 


P4 PP Durability 


Irnart 


"Windows VISTA Ready Reguirement : « High Cefinitidn Audio - Directx 9.0 VGA 





10 89266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 





Kingston K-PEX 100: 


a Multimedia Player 


bebrakan Perdana untuk 


Multimedia Portabe 


KINGSTON yang selama ini dikenal sebagai 
pembuat keping memori PC maupun memori 
flash ternama akhirnya tak tahan juga untuk 
ekspansi di bidang perangkat multimedia. 
Sebagai gebrakan pertama, Kingston merilis 
K-PEX 100 dengan beragam fitur di dalam- 
nya. 

Seri dengan warna dasar hitam ini boleh 
dibilang cukup lengkap dalam hal fitur. 
Selain mampu menjalankan fungsi sebagai 
MP3 player, seri ini juga dilengkapi deng- 
an fitur menarik seperti game, FM tuner, 
dan perekam suara. Menariknya, layar TFT 
LCD berukuran 5cm beresolusi 220x176 
memungkinkan seri ini untuk memutar file 
video dalam beragam format maupun untuk 
berbagi pakai foto dengan format JPEG. 

Satu yang unik, seri yang dibundel deng- 
an 256MB miniSD tambahan ini mengambil 
tenaga dengan sistem mengisi ulang me- 
manfaatkan port USB 2.0 dengan kabel pro- 


prietary bawaannya. 
Cukup dikoneksikan 
dengan PC atau 
notebook, maka baterai 
lithium di dalamnya akan 
terisi ulang. Untuk men- 
dukung semua aplikasi dan 

menampung data, seri ini dilengkapi dengan 
memori sebesar DGB. Kapasitas ini sangat 
cukup untuk menampung data berukuran be- 
sar, termasuk data berformat video dengan 
durasi yang cukup lama. 

Tidak seperti produk sejenis, seri dengan 
berat 65 gram ini saat dinyalakan terlebih 
dahulu menampilkan file gambar yang cukup 
banyak sebagai prolog. Tampilan TFT LCD 
yang jernih jadi satu keunggulan yang ken- 
tara. Navigasi antarmuka yang ditawarkan 
juga cukup mudah dengan bantuan tombol- 
tombol yang digunakan. Hanya saja, ukuran 
layar yang tergolong kecil masih kurang nya- 


SELECT 






ALPHONS/PCplus 


man untuk menikmati game maupun video 
berdurasi lama. Sementara, untuk fitur suara, 
seri ini sudah menampilkan kualitas suara 
yang baik untuk format MP3 dan format 
lainnya. 

Satu yang juga menarik dari seri yang 
dilengkapi dengan pembungkus dari bahan 
karet ini adalah konektor tambahan yang 
ditawarkan, di mana seri ini dapat lang- 
sung terkoneksi dengan USB Flash Disk 
untuk pertukaran data. Ketika dicoba untuk 
mentransfer data, seri yang dilengkapi port 
konektor ke speaker ini tergolong cepat baik 
untuk membaca maupun menulis. (sil) 


» FSB 1066/800/533 MHz 


" Integrated Intel GMA950 





Spesifikasi 





Interface: USB 2.0 
Dimensi: 94x 4.5x 1.4 mm 
Keamanan: lock switch 
Berat: 65 gram 
Pilihan kapasitas: 1GB hingga 2GB 
Garansi: 1 Tahun 


Hasil Uji 





Kecepatan transfer 








Tulis: 47126.15KB/s 
Baca: 10240KB/s 
SisoftSandra 2005 

256KB 


9899KB/s, 56x 
3038KB/s, 17x 


Read Performance: 
Write Performance: 


2MB 
Read Performance: 
Write Performance: 


10274KB/s, 58x 
3584KB/s, 20x 


64MB 
Read Performance: 
Write Performance: 


9830KB/s, 59x 
5461KB/s, 31x 


www.kingston.com 


Nusantara Eradata 
(021) 6018218 





EXPRESS CHIPSET 


S14A5G-M3 “s.o) 
InteI9 945G #ICH7DH 


s LGA775 socket for InteI@ Core '"2 Duo / Pentiume D / 
Pentium@ 4 / Celeron D CPU 


“ 2 DIMM for Dual DDR2 667 memory up to 2GB 


“ Built-in Gigabit LAN, 2x IEFEE1394a ports 


945PL 


EAPRes3 CHIPSET 


SASPL-AG.o1 
InteI@ 945PL & ICH7 





s LGA775 socket for Intel Pentium 4/ Celeron D/ Pentium D 
processor 

» FSB 800/533 MHz, support Hyper-Threading Technology 

" 2 DIMM for Dual DDR2 533 memory up to 2 GB 

“ 4 x Serial ATAII 3.0Gb/s devices 

s8 x USB 2.0 ports 





SASP-A 3.0) 
kano! Intel@ 945P # ICH7 





@” Service Center Jakarta telah pindah 6284231 1 6269928 
Jl. Pinangsia III No. 21 - Jakarta 


" LGA775 socket for Intel@ Core '"2 Extreme / Core""2 Duo Dealer : JAKARTA (021) : Glodok Plaza | Plaza Pinangsia / Harco Glodok Baru ! Orion Plaza / Orion Dusit Mangga Dua 





(Pentium 4 / Pentium D /Celeron D Processors 
s FSB 1066/800/533 MHz 


"4 DIMM for Dual DDR2 667 memory up to 4GB 
» Features 2 PCI Express x16 slots 
: Features SATAII for a high disk performance 





Mall / Harco Mangga Dua / Gajah Mada Plaza | Ratu Plaza / Glodok Kecil Mega Mall Pluit / Lokasari / Mall Ambasador ! 
Super Mall Karawaci BANDUNG (022) : MasterNet Computer 7291527, ka Cipta Semesta 2031650 SURABAYA (031) : 
MSC Comp 5036666, AC Computer 502877 YOGYAKARTA (0274) : Eragon Computer 518906, PSM 627034 MEDAN 
(061) : Inti Sanho 7330800, Panca Anugrah Lestari 4524538 PEKANBARU (0761) : Sigma Komputer 857640 
PALEMBANG (0741) : Multikom 316008 JAMBI (0741) : Eleven 51843 MAKASSAR (0411) : Cahaya Surya 444555, MSC 
831168 BALI (0361) : MSC Computer 237118, GC Computer 257866 SAMARINDA (0541) : SCK 272350, Mitra Sarana 
Abadi 202649 BALIKPAPAN (0542) : Surya Utama Nusantara 871137 BANJARMASIN (0511) : SCK 258067 
PALANGKARAYA (0536) : SCK 3310696 SEMARANG (024) : Istidata 3560077, MSC 3581142 





SiluTo) asia: 


a DVD Portabel 


Teac DV-W28SL-A100: 


DVD 
Portabel 
dan 
kingan 


TEAC sebagai salah satu produsen 
ternama untuk drive optik kembali merilis 
produk inovatif dengan seri terbarunya di 
segmen DVD-RW drive. Seri berwarna 
metalik ini merupakan drive eksternal yang 
ditujukan buat pengguna mobile. 

Fitur yang menarik dari seri dengan tipe 
slot-in ini adalah koneksi USB 2.0 yang 


memungkinkan pembacaan data yang cepat. 


Kecepatan menulis dan membaca yang 
ditawarkannya juga sudah tergolong tinggi 
untuk saat ini yaitu 8x untuk DVD --/-R, 5x 
untuk DVD-RAM, dan 24x untuk CD-R. seri 
dengan berat kurang lebih 10 gram ini juga 





LV/ PerfectMatch " 
Technology 


10095 Compatible 


Did you want to end up your day like this .. 


20 ANA | 
an 
3 - 
Te 
4 "ih 
kh 





Jakarta (021) 
Medan (061) 
Surabaya (031) 
Yogyakarta (0274) 


Pekan Baru (0761) 





Mega Kom - 895140 | Sigma- 457640 










mam- 
pu menulisi 
keping DVD dual layer. 

Produk dengan bahan casing aluminium 
ini tetap menggunakan adaptor sebagai 
sumber tenaga untuk mengoperasikannya. 
Sementara koneksi ke PC atau notebook 
ditangani oleh sebuah port USB 2.0 mini 
tipe B yang dilengkapi dengan kabel konek- 
tornya. Konektor yang ada di bagian belakang 
ini dilindungi oleh sebuah penutup sehingga 
akan aman terlindung bila sedang dibawa ke 
mana-mana. Sayangnya, seri ini tak menye- 
diakan switch power untuk pembatas arus 


-uraru 
: €, Pi 





Enhanced your memory guality... | aa, IA 
with mushkin memory module 


Apple Galery - 30005475 | AIM - 62301296 | MELVI -4281758 | PC SMART - 62304519 
INTIKOM - 4534194 
Slobal Tech - 70814877 | MAJU JAYA - 5459 401 | LINK COM - 5345778 | CHIPS - 5912555 
Astech - 6415346 | Maximo - 553245 | Samudra - 7198919 

Ujung Padang (0411) EMD - 319579 


AS — 





listrik sehingga untuk 
mematikan seri ini 
masih dengan 
mencabut 
kabel 
power 


| yang 


TAI terpas- 
1 ang. 


Saat 
diopera- 
sikan, seri 

yang mem- 
butuhkan listrik 5V 
DC ini bekerja dengan 
senyap. CD yang masuk dapat 
ditarik dengan baik. Hanya saja, kesan 
lambat terasa saat CD maupun DVD mulai 
masuk hingga dikenali oleh sistem operasi. 
Namun demikian, saat dioperasikan seri 
dengan dimensi 160x19x137mm ini mampu 
bekerja dengan sempurna dengan kemam- 
puan baca dan tulis yang baik untuk semua 
format CD dan DVD yang diuji. 

Saat diuji dengan CD dan DVD untuk 
ditulisi menggunakan keping CD dan DVD 
kecepatan terkini, untuk CD-RW seri ini 
mampu menulisi dengan kecepatan 6 menit 
19 detik atau rata-rata sebesar 11x. Se- 
mentara untuk DVD-RW, kecepatan tulisnya 


11 @8266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2008 


0.26x dan untuk DVD-R kecepatan 
tulisnya sebesar 2.1x atau selama 25 menit 
19 detik. (si) 


Spesifikasi 














CD-RW 

Burning: 11x 
Speed average (x): 13.81 
Seek time Random (ms): 222 
Seek time 1/3 (ms): 282 
DVD-RW 

Burning: 0.25x 
Speed average (x): 2.99 
Seek time Random (ms): 240 
Seek time 1/3 (ms): 285 
DVD-R 

Burning: 21x 
Speed average (x): 5.91 
Seek time Random (ms): 177 
Seek time 1/3 (ms): 225 


www.teac.com.tw 
AMTEC 
(021) 30005417 


US$200 


« 


mushkin enhanced 











product line-up 


Redline series, design for extreme performance 


XP series, superlative performance for pc enthusiast 


HP series, excellent stability & guality at affordable price 


EM series, maximum compatibility for everyday use 


Buffered Memory. certified for server & business application 


Enhanced Basic, economical solution for standard multi-use PC. 


Available for PCs and Notebooks 


“For more information please logon to www. mushkin.com 


“mushkin memory compatible with all major brands motherboard & PC including Apple 


"2 oyeatatnyadang NI 


HA lenovo NEC aa? SONY. TOSHIBA 


with all major brands motherboard & PC Including Apple. For more Information please logon to www. mushkin.com 


memory compatible 
unta gaada nan amag aeseng aed pasa beb oaptayhakasaharrafanbsberanga 


12 @89266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 


a Memori 
a Motherboard 





G-Skill F1-4000USU2-DGBHZ: 


Kecepatan Tinggi 
Buat Uverclocker 








- 2GBHZ 
F1-4000USU2-# PCA000 







Dea 2 AU san sa f ? 
SK GL 34-44 " | se2 data 23 ai 
| TNI |) 5 TU ana “DIA 3353 12 aan 
AO aa Ka  AMAMNNAN 
Mam ea Oeamoved HAMA BA on dan ddN Ngk 


t 





isa 3 GaAA AA 
1 ka aatd BT aan 
La entotan 
» 


aa A33 
- Pit Pe 2 
Tan G0 BA? $ 
:.£ Tik , NAN - 
2 AE beta Pr TNVLLLL 
4 - S 1 
PE LAAA NO 


vet 1 
emo " TIA. AN AN 
NN 


NAA 
bondperdeer te 


Ji Seri 
dengan tipe tandem 
untuk penggunaan dual kanal ini merupakan 
DDR1 PC-4000 dengan frekuensi kerja 
standar SOOMHz. Artinya, seri ini memang 


UkunEt Ta 
ALPHONS 


G-SKILL yang memfokuskan diri untuk 
memproduksi memori tampaknya menyasar 
kalangan pengguna PC antusias dengan 
sejumlah produk yang dimilikinya. Salah satu 


disasar untuk pengguna antusias yang biasa 
melakukan overclock atau menjalankan 
aplikasi berat. Hal ini juga ditunjang dengan 
kapasitas DGB yang menjadikan seri dengan 
6 layer PCB ini dapat digunakan untuk men- 
dukung jalannya beragam aplikasi. Seri ini 


seri yang jadi andalannya adalah seri F1- 
4000USUD-2GBHZ yang merupakan satu 
dari beberapa varian produk berbasis DDR1. 


EPox EP-5P945-J3: 


ritur Terkini 
Harga Terjangkau 


SERI BERWARNA dasar hijau dengan form 
factor ATX ini meski ditujukan untuk kelas 


port PCI, 2 port PCl-Express 1x sudah pula 
dipasang untuk kartu tambahan masa depan. 
Seri yang sudah menyertakan port 
power ATX 2.2 D4 dengan pin ini sudah 
mengadopsi teknologi SATA II untuk hard- 


entry level nyatanya memiliki fitur yang tak 
kalah menarik dibandingkan motherboard 
kelas menengah dan atas. Soket LGA7"75 
sudah ditanam agar kompatibel dengan 

prosesor anyar dari Intel. Seri 


34 


ini juga sudah menyertakan 


4 port untuk memori jenis Sa ee we Ha Meng 


DDR2-667 atau varian di 


80 


bawahnya dengan kapasi- ag ena S Isoig 480 DERENA Do Met Eee rerER 


tas maksimal 4GB. Fasilitas 


. . Pp Lo Ik) - TA Bangga 20532 en ten — 3 | : 2 1 Et — : Aa -| ii 2 
kanal ganda juga dimung- (Di emng YAA Bee - NE 


NA | 
kinkan untuk memaksimalkan A 
bandwidth memori yang ada. 

Fasilitas grafis yang 

dibawa seri yang mengguna- 
kan BIOS Award ini menjan- 
jikan. Selain menyertakan 1 $ RO an 2: 
port PCl-Express 16x, seri ini buy Nanga Dena, An Ae “Sia “. 
mengusung 1 port PCi-Express MSN na da3 
4x untuk kartu grafis tambahan Pe La 
yang dapat dipasang pada mode 
GLI (Graphics Link Interface). . —— 
Untuk kartu tambahan, selain 3 5» Tgn kel as 




















aa inih 
aU 1704170 11 
3 . Pas" 

Pe Aga ea il“ 


| — 1223424 


SApaMg mantan 5 aa $ 371212122 
3 , — “$ |: / ar jan saia 4 
1 


“ Ka | 
p- 13 
& 3. 
“ 
GP tua) 
si 


pada masing-masing modulnya menggunak- 
an 16 chip buatan Samsung yang terpasang 
secara double side. 

Seri yang menggunakan heatspreader 
warna hitam untuk menyebar panas pada 
kedua sisinya ini menggunakan timing 
standar 3-4-4-8. Satu yang unik, timing ini 
tetap bertahan hingga frekuensi stabil paling 
maksimal yang mampu dicapai seri dengan 
184 pin ini. 

PCplus menguji seri ini menggunakan 
prosesor Intel 560 3.6GHz dengan meng- 
gunakan multiplier x14 dan perbandingan 
FSB/DRAM 1:1, motherboard Abit AS8, 
harddisk Barracuda 7200.7 SATA 80GB, 
kartu grafis Albatron 5700 Ultra 56MB, 
power supply Antec 500W, monitor ViewS- 
onic P95f--, sistem operasi Windows XP1 , 
driver Intel INF 7.2.2.1006 dan ForceWare 
84.01. 

Saat diuji, seri dengan lifetime warranty 
ini menunjukkan ketangguhannya dengan 
kecepatan maksimal sebesar 2'76MHz 
dengan timing 3-4-4-8 dan tegangan 
2.8V. Meski hanya naik sekitar 1096 saja 
dari frekuensi standarnya, pada frekuensi 
D'76MHz ini, semua uji yang dijalankan 
masih dapat berjalan dengan lancar dan 
stabil tanpa gangguan. Untuk para overclock 
menengah, seri ini bisa jadi pilihan menarik. 
Kapasitasnya yang besar serta kemampuan 
yang cukup menjadikan seri ini layak diperhi- 
tungkan. (il) 


disk dengan 4 port-nya yang dikendalikan 
langsung oleh Southbridge ICH'7. Koneksi 
dengan perangkat lain sudah mengandalkan 
gigabit LAN untuk jaringan dan 4 port USB 
plus 4 port tambahan, serta 6 konektor 
audio analog. 
Ketika diuji, PCplus menggunakan prose- 
sor Intel LGA 775 530 @3GHz FSB 
8OOMHz, DDR2 Infeneon 1GB 2 keping, 
ATI X700 256MB, Barracuda 7200.7 
80GB SATA, Creative SB0680, Antec Neo 
HE550, dan ViewSonic P95f--, Sistem 
operasi yang dipakai adalah Windows XP SP 
la dengan driver Intel INF 7.2.2.1006 dan 
ATI catalyst 6.6. 
Saat diuji, seri ini menun- 
jukkan hasil yang cukup 
baik. Skor yang ditunjukkan 
& mengindikasikan performa 
yang memadai untuk men- 
jalankan beragam aplikasi. 
Hanya uji resample suara 
yang terasa lambat dengan 
waktu rata-rata sebesar 1 
menit 14 detik. Menarik 
saat diuji adalah fasilitas 
overclock yang dita- 
warkan pada BIOS cu- 
kup nyaman. Fasilitas 
seven segment seba- 
gai indikator kerja 
juga mempercepat 
troubleshooting jika 
terjadi masalah saat 
dijalankan. ti) 


@ 200MHz timing 3-4-4-8 





Hasil Uji 











3DMark 2001 640x480 16bit: 15892 
Everest Ultimate Memory Copy: 2590MB/s 
Everest Ultimate Memory Latency: 111.9ns 
Everest Ultimate Memory Read: 3025MB/s 
Everest Ultimate memory Write: 2988MB/s 
PCMark 2004 memory Test: 3109 
Juake 3 Normal: 354fps 
SisoftSandra 2006 RAM Band. Int 

buffered iSSe2: 2968MB/s 
SisoftSandra 2006 RAM Band 

Float buffered iSSE2: 2966MB/s 
@250MHz Timing 3-4-4-8 

3DMark 2001 640x480 16bit: 17720 
Everest Ultimate Memory Copy: 3224MB/s 
Everest Ultimate Memory Latency: 89ns 
Everest Ultimate Memory Read: 3187MB/s 
Everest Ultimate memory Write: 3741MB/s 
PCMark 2004 memory Test: 3902 
Juake 3 Normal: 121.8fps 
SisoftSandra 2006 RAM Band. 

Int buffered iSSe2: 3130MB/s 
SisoftSandra 2006 RAM Band 

Float buffered iSSE2: 3731MB/s 
@276MHz Timing 3-4-4-8 

3DMark 2001 640x480 16bit: 18880 
Everest Ultimate Memory Copy: 3619MB/s 
Everest Ultimate Memory Latency: 84.5ns 
Everest Ultimate Memory Read: 4019MB/s 
Everest Ultimate memory Write: 1409MB/s 
PCMark 2004 memory Test: 1606 
Juake 3 Normal: 171.9fps 
SisoftSandra 2006 RAM Band. 

Int buffered iSSe2: 1108MB/s 
SisoftSandra 2006 RAM 

Band Float buffered iSSE2: 1320MB/s 


www.gskill.com 
WW Computer 


(021) 6010761 


US$202 

















SYSmark 2004 

Rating: 171 
Internet Content Creation: 169 
Office Productivity: 174 
PCMark 2005 

Score: 3210 
CPU: 3033 
Memory: 3904 
Graphic: 3020 
HDD drive: 1920 
SisoftSandra 2005 

CPU Benchmark Dhrystone ALU (MIPS): 8688 


CPU Benchmark Wheatstone FPU (MFLOPS): 3684 





ISSE2 (MFLOPS): 5875 
Integer ISSE@ (it/s): 21103 
Floating Point ISSE2 (it/s): 28117 
RAM Int. Buffered aEMMX/aSSE 

Band (MB/5): 1902 
RAM Float buffered aEMMX/aSSE 

Band (MB/5): 1899 
3DMark 2001 

640x480 16 bit 60Hz: 18366 
1024x1768 32 bit 60Hz: 15213 
Sound Forge: 1 menit 14.468 detik 








a PDA Phone 


HP rw68298: 


Yang Mobile 
dan Multimedia 


HP untuk seri mobile messeger meluncur- 
kan seri 6800 yang merupakan PDA phone 
terbaru. Untuk seri ini dua varian dirilis deng- 
an salah satunya adalah seri rw6828. Perbe- 
daan mencolok antara seri lainnya terdapat 
pada fitur Wi-Fi yang sudah terintegrasi pada 
seri w6828 ini. 

Seri berwarna dasar metalik dengan berat 
140 gram ini tergolong PDA phone beru- 
kuran mini. Prosesornya menggunakan Intel 
PXA272 berkecepatan 416MHz. sementara, 
sistem operasi yang digunakan sudah meng- 
adopsi Microsoft Windows Mobile 5.0 yang 
merupakan sistem operasi PDA terkini. 

Seri berdisplay OVGA TFT berukuran 
49 x Sbmm ini dari sisi fitur sudah merepre- 
sentasikan sebuah PDA phone modem. Ini 
bisa dilihat dari sejumlah software bawaan 
yang dimiliki. Agar fungsi mobile messeng- 
er dapat dipenuhi, fasilitas koneksi sudah 


F e85 
Sea 
7 KN 









Natan 
AS 
he aa 


disertakan seperti 
Bluetooth, dan Wi-Fi 
berprotokol 80D.11b, 
termasuk juga fasilitas triband 
GSM/GPRS/EDGE, IrDA. 


de- 
ngan 


Pada 
SENNYI 
aa Taj 


Saat digunakan, seri yang perang- 
mengintergrasikan 64MB memori ini kat access 
terkesan lengkap. Semua fasilitas dapat point terdekat. 
dijalankan dengan mudah. Hanya saja, Untuk fitur hiburan, 


ketika mulai dijalankan, prolog untuk sampai 
ke menu utama terasa lambat. Fitur kamera 
beresolusi DMP sudah cukup memadai untuk 


selain musik dan kemampuan menampilkan 
video dengan beragam format, seri ini masih 
dilengkapi fasilitas FM tuner yang dapat 
mengabadikan kejadian sehari hari. Hanya difungsikan dengan menambahkan head- 
saja, perlu setting yang tepat agar gambar 
yang dihasilkan dapat maksimal. Kelambatan 
terjadi bila penyimpanan gambar ke memori 
miniSD tambahan dengan pengaturan reso- 
lusi 1600x1200. 

Fasilitas Wi-Fi yang ada boleh disebut 
user friendly karena kemudahan koneksi 


phone. 

Untuk pengguna mobile yang meng- 
Inginkan fasilitas lengkap, seri ini bisa jadi 
pilihan menarik. Namun disarankan untuk 
menambahkan memori tambahan bila ingin 
menampung beragam file penting karena 
memori internal yang ada hanya 64MB. cit) 


13 (8266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2008 





Spesifikasi 


Prosesor: Intel PXA272 @416MHz 
OS: Windows Mobile 5.0 
Baterai: 1530 mAh Lithium-Polymer 
(rechargeable) 

Koneksi: Triband GSM/GPRS/EDGE, IrDA, 
Bluetooth, Wi-Fi 802.11b 

Dimensi: 5.8x1.95x10.2mm 


Resolusi Kamera: 2MP, fixed focus 


Display Type: OVGA TFT 
Slot expansi: MiniSD 
Berat: 140 gram 


www.hp.co.id 
Istidata 


(021) 31909074 


Rp. 6.4 Juta 





Waktu Baca dan Penulisan yang Lebih Cepat 
dengan Konsumsi CPU yang Lebih Sedikit 


ASUS DRW-1608P3S DVD X-Muilti Sebagai Media Penyimpanan Data yang Efisien 


Anda memiliki terlalu banyak data di hard disk sehingga 
memperlambat kinerja komputer? Dengan meningkatnya 
hiburan multimedia, tuntutan untuk kualitas dan kapasitas 
media penyimpanan untuk file video dan audio juga meningkat. 
Ada 3 hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum membeli 
perangkat optik yang sesuai dengan kebutuhan. 


Seek Time atau waktu cari 

Semakin singkat seek time, semakin cepat proses kerja 
perangkat optik Anda 

Seek Time adalah waktu yang dibutuhkan perangkat optik 
Anda untuk “membaca” data sebagai persiapan untuk 
mengumpulkan informasi. Semakin singkat seek time, semakin 
cepat dimulainya proses menulis, dan berkurangnya waktu 
yang Anda butuhkan untuk membuat sebuah disc. 








ASUS DRW-1608P3S menawarkan seek time yang cepat, 
menyamai atau bahkan lebih pendek daripada DVD RW lain di 
berbagai mode proses 


penis an 


Write Time atau Waktu Tulis 

Waktu tulis yang singkat untuk proses data yang lebih cepat 
Write Time adalah waktu yang diperlukan untuk menyimpan 
data kedalam disc. Ketika Anda sedang membakar 
("memasukkan”) data ke dalam disc, tentunya Anda tidak mau 
menunggu proses selesai dalam waktu yang lama. Waktu 
proses yang singkat selalu penting terutama ketika ada banyak 
data yang harus dibakar. 








DVU-KAM 


CD-RW ”—————— DVD-RW — COKROL 
Disc Format 


ASUS DRW-1608P3S hanya menggunakan 1.555 dari 
kemampuan CPU ketika sedang beroperasi penuh, sedangkan 
DVD Writer lainnya menggunakan hampir 1.6695. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan ASUS DRW- 
1608P3S, Anda masih dapat menjalankan aplikasi lain, seperti 
mendengarkan musik atau memproses dokumen, tanpa 
kegagalan pembakaran. 


Winbench Benchmark 

Lebih sedikit kemampuan CPU yang dibutuhkan untuk tingkat 
efisiensi yang lebih baik 

Ketika memproses data, baik membaca atau menulis ke disc, 
komputer biasanya mengalami hambatan berkaitan dengan 
pembagian kemampuan CPU. Oleh karena itu, drive yang 
menggunakan kemampuan CPU yang lebih sedikit akan 
menjamin pemprosesan data yang efisien dan juga pengopera- 
sian aplikasi lain dengan lebih baik 





























Waktu tulis yang singkat dari DRW- 
1608P3S menjamin data Anda akan 
disimpan dan siap untuk digunakan 
dalam waktu singkat. Perangkat 
optik ini melebihi kemampuan DVD 
Writer lainnya untuk beragam format 
media dengan kecepatan yang ber- 
beda-beda, 


Hasil tes menunjukkan bahwa ASUS DRW-1608P3S DVD X- 
Multi menawarkan solusi yang sempuma untuk media 
penyimpanan data yang cepat dan efisien. 





Untuk memenuhi tuntutan read/write time yang cepat dan 
penggunaan kemampuan CPU yang minimal, DRW-1608P3S 
mendukung teknologi double layer terbaru, dimana kapasitas- 
nya hampir menggandakan kapasitas penyimpanan DVD#R 
dari 4,7 GB menjadi 8,5 GB, yang mampu menyimpan video 
dengan kualitas DVD hingga 4 jam. 


ASUS DRW-1608P3S mendukung kecepatan pembakaran 
16X untuk DVD-R dan 16X untuk DVD#R, sehingga dapat 
membuat DVD yang dapat dijalankan dan dibaca oleh hampir 
seluruh DVD-ROM dan DVD player. ASUS DRW-1608P3S 
juga mendukung penulisan sampai dengan 5X untuk DVD- 
RAM, 6X DVD-RW, 8X DVD-#RW, 16X DVD-ROM, 40X CD-R, 
32X CD-RW dan 40X CD-ROM, yang memungkinkan operasi 
dilakukan dengan fleksibel dan berkecepatan tinggi. 





14 (2266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2008 


a Kartu Suara 


oleh | Cakrawala Gintings | cakra@tabloidpcplus.com 





Suges! Pengaruh Kartu Suara 
pada Kinerja 


saat memainkan game 3D, 


selain kualitas suara, sejauh 





mana sebuah kartu suara 





membebani sistem juga 


merupakan faktor penentu 


Adapun software uji yang digunakan sangat mementingkan kinerja sistem pada 

dalam pengambilan keputu- mencakup 3DMark2003 Pro 360, Coman- saat menjalankan game 3D, setiap frame 
che 4 Demo, Ouake3 Arena Demo, dan per second adalah berharga. 

san. Pada edisi ini, PCplus Halo 1.02. Terlepas dari kinerja, hal lain yang juga 


Dari hasil uji terlihat bahwa menggunakan — perlu diperhatikan adalah masalah dukungan 
Audigy 2 ZS membuat sistem memiliki kiner- — EAX (Environmental Audio eXtensions) yang 


menggunakan Audigy OLS ja yang lebih tinggi dibandingkan menggu- dipopulerkan oleh Creative. ALC882 hanya 


akan melakukan pengujian 





| nakan CODEC ALC882. Dengan kata lain mendukung EAX hingga EAX 2.0 sementara MU 
Platinum Pro dan CODEC Audigy 2 ZS lebih sedikit membebani sistem. — Audigy 2 ZS telah mendukung EAX AD- Ta. 
ALC889 untuk melihat Selisih kinerja yang diperoleh meng- VANCED HD 4.O. ga 
gunakan kedua kartu suara dengan tanpa Untuk game 3D yang mendukung EAX “ ajal 
pengaruhnya pada kinerja menggunakan kartu suara alias tanpa suara, — ADVANCED HD 4.0, menggunakan Audigy 2 Ld : 
: cukup jauh. Terlihat bahwa penggunaan ZS akan menghasilkan suara lebih mendekati Ng 
sistem pada saat memain- kartu suara masih membebani sistem pada yang sebenarnya lagi. Begitu pula untuk ed 
kan game 3D. saat bermain game 3D. game yang mendukung EAX ADVANCED 
| | Selisih antara Audigy 2 ZS dengan HD 3.O seperti halnya Halo, akan terdengar 
ALC882 cukup sedikit, namun bagi yang lebih “mantap” pada Audigy D2 ZS. (D 
ame 3D merupakan salah satu 3DMark2003 360 Sound Test 3DMark2003 360 Sound Test Ouake3 Arena Demo 
1024 x 768 85Hz (fps) 1600 x 1200 60Hz (fps) HIO 1024 x 768 60Hz (fps) 


software yang memanfaatkan 
kartu suara. Kemajuan kartu grafis 
membuat tampilan dari game 3D semakin 
mendekati kenyataan. Begitu pula deng- 
an suara, kemajuan teknologi membuat 
suara yang dihasilkan game 3D semakin 





mendekati yang sebenarnya. 

Seperti halnya dengan kartu grafis yang 
memiliki kemampuan berbeda, kartu suara 
juga memiliki kemampuan yang berbeda 

































































dalam menangani suara pada game 3D. 





Kemam puan berbeda ini tentu nya akan Tanpa Suara Audigy 2 Z5 ALC882 Tanpa Suara Audigy 2 Z5 ALC882 | Tanpa Suara Audigy 2 Z5 ALC882 
memberikan pengaruh yang berbeda pula 
terhadap kinerja sistem dalam menjalankan Duake3 Arena Demo Comanche 4 Demo Comanche 4 Demo 
HIO 1600 x 1200 60Hz (fps) 1024 x 768 32bit 85Hz (fps) 1600 x 1200 32bit 60Hz (fps) 
game 3D tersebut. na 


290 7 
Pada uji kali ini PCplus akan menguji | 


Audigy 2 ZS Platinum Pro dan CODEC 
ALC882 kemudian melihat pengaruhnya ter- 


211 2134 2134 58,74 








5901 








hadap kinerja sistem pada saat menjalankan 
game 3D dan membandingkannya. 





BAGAIMANA PCPLUS MENGUJI? 

Untuk keperluan uji ini, PCplus meng- 
gunakan bantuan Pentium-4 630 
(3GHz), Asus PSWD2 Premium dengan 














BIOS 0709 (setting optimal), Corsair :N Tanpa Suara | Audigy 2 Z5 | Pa | | Tanpa Ta | Audigy 2 Z5 | As Tanpa Suara | Audigy 2 Z5 | Ka 
CM2X512A-4300C3Pro (DDR2-533 
512MB, SPD) x2, Asus EAX1600XT Halo 1.02 Halo 1.02 Halo 1.02 EAX 


Silent (ATI X1600XT 256MB), Seagate bsd 1600 x 1200 60Hz (fps) 1024 x 768 85Hz (fps) 


ST380817AS (Barracuda 7200.7 80GB 
SATA), Asus E616 (DVD-ROM Drive 
16x), Antec TPII-550, dan Samsung 
SyncMaster 765MB. Sistem operasi yang 
digunakan adalah Windows XP yang telah 
dilengkapi dengan Service Pack 1, Intel 
Inf 8.0.1.1002, DirectX 9.0c, dan ATI 
Catalyst 6.7. 

Untuk ALC882 digunakan driver versi 
R1.38 dan untuk Audigy 2 ZS digunakan 


driver versi 02.08.0004. Tanpa Suara Audigy 2 Z5 ALCB82 Tanpa Suara Audigy 2 Z5 ALCB82 Tanpa Suara Audigy 2 Z5 ALC882 


































































































19 (29266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 





oleh | Alois Wisnuhardana | wisnu @tabloidpcplus.com 


eperti apakah perkembangan teknolo- 

gi informasi itu akan mengubah cara 

kita menikmatinya? Seberapa besar 
gaya hidup kita akan berubah karenanya? 


INTEL DAN AMD 

Keputusan untuk mengalmarhumkan 
Pentium tentu bukan hal mudah bagi Intel. 
Bagaimanapun, ia bukan lagi semata-mata 
produk mikroprosesor, melainkan telah 
bermetamortfosis menjadi ikon atau simbol 
teknologi. Akan tetapi, waktu tak bisa diputar 
lebih lambat sementara temuan teknologi baru 
tak bisa dihela barang sejenak. Maka, ketika 
Pentium berubah menjadi Core, Intel telah 
mempertaruhkan masa depannya di situ. 

Sementara AMD masih setia meng- 
gunakan nama Athlon dan Sempron untuk 























“- World Leader in Mice 
| - Consumers #1 Choice 
for Cordless 

- #1 Selling Webcams 

| in the World 











3eruha 


pemasarannya. Dan itupun hingga sekarang 
telah membuat Intel kalang kabut karena kue 
yang direngkuhnya selama berpuluh-puluh 
tahun terus digerogoti, baik di lini server, 
desktop, maupun notebook. Perubahan yang 
dilakukan saat ini baru sekadar penggantian 
soket prosesor dari 939 pin menjadi soket 
AMD yang lebih mendukung teknologi seperti 
virtualisasi, pendinginan maksimum, penerapan 
memori DDR2, dan penghematan daya listrik. 

Dua tema inilah yang kami sandingkan pada 
laporan spesial dalam rangka pameran kom- 
puter terbesar di Indonesia, Indocomtech 2006. 
Pameran serupa juga digelar di beberapa kota 
lain dengan nama yang sedikit berbeda, tetapi 
nuansanya pasti tidak akan jauh berbeda. 

PCplus memperkirakan, teknologi paling 
baru yang dikembangkan oleh Intel dan AMD 
pasti akan mendapat perhatian ekstra dari 
para pecandu komputer. Oleh karenanya, 
secara khusus kami menghadirkan artikel 
mendalam tentang kedua teknologi yang 
tengah menjadi pembicaraan hangat itu. 

Dari sudut yang lain, perubahan pada 
teknologi dan arsitektur prosesor tentu berim- 
plikasi pada perubahan pada motherboard 
sebagai tulang punggung utama sistem PC. 
Nah, untuk itu kami juga menyajikan laporan 
perkembangan terbaru motherboard-moth- 
erboard terkini. Laporan ini kami lengkapi de- 
ngan perkembangan kartu grafis terbaru yang 
tak kalah heboh. 


TREN NOTEBOOK 
Yang tak 
kalah me- 
narik adalah 
membicara- 


lali 


liba 


kan soal notebook. Secara teknis, teknologi 
yang dibawa dalam sebuah sistem notebook 
hampir tidak mengalami perkembangan 
signifikan kecuali dalam hal performa dan 
konektivitas. Di luar itu, hampir tidak ada isu 
penting terkait progres di dunia itu. 

Nah, justru banyak pihak merasa kha- 
watir dengan pemberitaan tentang marak- 
nya kasus kebakaran gara-gara baterai 
notebook. Dell menarik 4,1 juta baterai dan 
Apple melakukan hal yang sama pada bat- 
erai buatan Sony. Beberapa vendor seperti 
Hewlett-Packard dan Acer juga kebat-kebit 
karena mereka memasrahkan sebagian 
produksi pembuatan baterai itu pada perusa- 
haan asal Jepang, Sony, sama seperti Dell 
maupun Apple. 

Maka, ketika ada isu soal standardisasi 
komponen notebook, ia menjadi menarik. 
Pertama karena standardisasi memungkinkan 
produsen pembuatnya memastikan keamanan 
produknya karena ia akan dibuat untuk jumlah 
yang sangat banyak. Kedua, standardisasi 
memberikan keleluasaan kepada konsumen 
untuk mendapatkan pilihan komponen sesuai 
yang diinginkannya. Ketiga, dalam jangka 
panjang standardisasi memberikan ongkos 
perawatan yang jauh lebih murah dibanding- 
kan dengan yang non-standar. 

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah 
tren ini bisa menjawab kebutuhan konsumen 
akan sistem PC yang terjangkau dan masuk 
akal dari sisi harga? Atau konsumen tetap 
saja keukeuh dengan kenyataan bahwa apa 
yang dia dapatkan sesungguhnya bisa dibeli 
dengan harga lebih murah? Pertanyaan yang 
lain lagi adalah, apakah tren standardisasi ini 
kemudian merongrong para pecandu desktop 
untuk mengalihkan perhatiannya pada note- 
book? Toh pada dasarnya kedua-duanya 

kini dapat dirancang sesuai dengan 
keinginan atau kebutuhan. 


DUNIA GADGET 
Tentu saja, smart phone, PDAphone, 
ataupun smart devices juga menawarkan 
pesona tersendiri di pameran nanti. Lihat 


PROM Oi 


Cordless Mini Optical Mouse 
Promo price 


Rp 245.000 


Psi 


Windows? 98, 2000, Me, XP 





K 


Mac 






@ Battery indicator 


@ Compact comfort 


: @ Snapable mini receiver with 
auto on | off function 


@ Tilt wheel plus zoom 


Light and durable for home or travel 
“Dapatkan segera di IndoComtech (Jakarta), JogjaComtech (Jogja), Scomdex (Surabaya), Medan Show (Medan) 


Storable, wireless 
mini-receiver 


D 


Battery indicator light 


# 


Tilt Wheel Plus Zoom" 


O wrap 





@ Snap 


@ Pack 





Compact comfort 






USB plug snaps securely into place. 
Protects the optica lens. 


Compact, tidy mouse fits anyhere. 
No unraveling, no tangled mess. 


Intel Pentium telah men- 


jadi almarhum. Orang 


mahfum, berinternet atau 
berkirim e-mail bisa dilaku- 
kan di tempat umum. Kita 
semua maklum, laptop 
kini jauh lebih umum dilirik 
calon pengguna komputer 
ketimbang desktop yang 
sudah agak sulit men- 
gaum. Itulah tiga berita 


penting belakangan ini. 





saja populasi barang-barang itu yang boleh 
jadi sudah melebihi populasi komputer 
secara keseluruhan, meskipun harga yang 
ditawarkan juga tidak murah. 

Ini terjadi karena produk-produk itu 
tidak hanya hadir semata-mata sebagai 
barang mati, melainkan sebagai sebuah 
perlambang yang bisa menghidupkan 
dan menaikkan citra diri seseorang, bisa 
memunculkan perasaan-perasaan tertentu 
ketika ditenteng atau dipamerkan di ranah 
publik. Dan vendor tahu persis kebutu- 
han itu, sehingga apa yang disebut smart 
phone, PDAphone, ataupun smart devic- 
es kini benar-benar mampu menggantikan 
komputer ketika orang ada di luar rumah 
atau ruang. Sekaligus menambahkan faktor 
status sosial, fesyen, dan semacamnya. 

Maka, kolaborasi antara perangkat keras 
dan penyedia layanan yang memungkinkan 
semuanya bekerja dengan baik menjadi 
menarik. Windows Mobile 5.0 yang su- 
dah dirilis tahun lalu oleh Microsoft hingga 
sekarang terus dipermanis dan ditambahi 
kemampuan-kemampuan lebih, sehingga 
dari waktu ke waktu ia merangsek sebagai 
sistem penopang yang relatif dominan. 

Nah, daripada Anda penasaran, kami 
juga menyajikan ulasan tentangnya di edisi 
spesial ini. 

Sebagai tambahan ekstra, kami juga 
suguhkan sajian aplikasi gratisan yang 
bisa menggantikan aplikasi berbayar yang 
harganya puluhan hingga ratusan dolar. Po- 
koknya, laporan spesial ini akan membuat 


( “ 


Logitech 








Rp 155.000 


Cord winds neatly into base every time. 
No unreliable oving parts. 


Cetebrating 


16 G89266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


Intel Core 2 Duo 


-mpat Inovasi 


Di edisi 263, PCplus 
menampilkan hasil uji 
dari Intel Core 2 Duo 
moyAOLO Ke lor-nto Nae) se-Ta 
dengan Intel Pentium 
XE 955. Di situ terlihat 
Core D Duo mengung- 
guli Pentium XE. Keung- 
gulan ini diperoleh meski 
E6700 hanya memiliki 
frekuensi kerja sebesar 
2 67GHz sementara 
955 memiliki frekuensi 
kerja 3,46G Hz. Ini 
menunjukkan arsitektur 
yang dimiliki Core 2 Duo 
mampu membuatnya 


bekerja lebih efisien. 


inerja suatu prosesor memang 
IK some pada frekuensi kerjanya 
namun tidak hanya bergantung 
pada frekuensi kerja tersebut. Kinerja suatu 
prosesor juga bergantung pada jumlah 
instruksi yang dieksekusi setiap clock-nya 
(untuk frekuensi kerja sebesar D000MHz, 
berarti terdapat 2000 juta clock untuk 
setiap detiknya). 
Kinerja dari suatu prosesor merupakan 
hasil kali dari keduanya, hasil kali dari 


www.intel.com 


Each Core 



























Intel Wide Dynamic Execution. 


frekuensi kerja dengan jumlah instruksi 
setiap clock-nya. Jadi, bisa saja frekuensi 
kerja suatu prosesor lebih rendah namun 
memiliki kinerja lebih tinggi berhubung 
jumlah instruksi setiap clock-nya jauh lebih 
besar. 

Hasil uji pada Plus Uji edisi 263 itu 
menunjukkan Core 2 Duo E6700 mampu 


Shared L2 


KK 2D 


Dynamically, Bi-Directionally Available 


» 


L1 Cache L1 Cache 
Core 2 


Independent L2 


KK 1D 


Not Shareable 


L1 Cache 


Core 2 


Intel Advanced Smart Cache. 





mengungguli Pentium XE 955 meski Pen- 
tium XE 955 memiliki frekuensi kerja yang 


E6700 mengeksekusi instruksi jauh lebih 
banyak untuk setiap c/ock-nya dibandingkan 
Pentium XE 955. 


EMPAT INOVASI YANG MEMENGARUHI KIN- 
ERJA 

Sebelum generasi Core, Intel memiliki 
prosesor untuk mobile dan desktop yang 
masing-masing memiliki arsitektur yang 
berbeda. Masing-masing arsitektur, Pen- 
tium M dan Pentium D, memiliki kelebihan. 
Kelebihan-kelebihan ini diambil oleh Intel dan 
ditambahkan dengan sejumlah inovasi baru 
hingga terbentuklah suatu 
arsitektur baru, arsitektur 
Core. Arsitektur baru inilah 
yang digunakan oleh Core 


Efficient 14 Instruction Fetch Instruction Fetch 9 D 
Stage Pipeline and Pre-decode and Pre-decode UO. 
3 5 5 | Menurut Intel, terdapat 
Deeper Buffers Instruction Oveve Instruction Oveue lima inovasi utama dari arsi- 
s s , | tektur Core yaitu Intel Wide 
4 Wide-Decode Decod Decod . . 
serekapa san “ Dynamic Execution, Intel 
, Intelligent Power Capabil- 
Rename/Alloc Rename/Alloc | 
4 Wide-Micro-Op ity, Intel Advanced Smart 
to Execute 2 ai 
5 Retirement Unit Retirement Unit Cache, Intel Smart Memory 
(Reorder Buffer) (Reorder Buffer) 
Micro and Access, dan Intel Advanced 
dsk Digital Media Boost. Dari 
s3 Schedulers Schedulers | | 
! | kelima inovasi tersebut, 
Enhanced ALUs st 2 
| Hii inai kempat inovasi selain Intel 


Intelligent Power Capabi- 
lity berhubungan dengan 
kinerja yang dimiliki oleh 

Core 2 Duo. 


INTEL WIDE DYNAMIC EXEGUTION 

Intel Wide Dynamic Execution sesuai na- 
manya membuat setiap core (ada dua pada 
Core 2 Duo) bisa menangani hingga empat 
instruksi penuh sekaligus. Core Pentium 
M dan Pentium D hanya bisa menangani 
hingga tiga instruksi. 


lebih tinggi. Hal ini menunjukkan Core 2 Duo 


Di samping itu terdapat beberapa fitur 
lain yang juga meningkatkan kinerja, salah 
satunya adalah macrofusion. Pada Pentium 
M dan Pentium D, setiap instruksi yang ma- 
suk akan di-decode dan dieksekusi secara 
individual. 

Dengan macrofusion, pasangan instruksi 
yang umum bisa dikombinasikan menjadi 
sebuah instruksi tunggal internal pada saat 
di-decode. Hal ini membuat yang dieksekusi 
hanya sebuah instruksi tunggal internal se- 
hingga mengurangi jumlah kerja yang harus 
dilakukan prosesor. 


INTEL ADVANGED SMART CACHE 

Pentium D, ma- 
sing-masing core-nya memiliki cache L2 sendiri- 
sendiri yang tidak 
dibagi pakai. Bila 
ma-sing-masing core 
membutuhkan data 
yang sama, data 
yang sama tersebut 
disimpan pada ma- 


Source 


SSE/2/3 OP 


Dest 





TN ea cache Mulia 
12. Clock Cycle 1 »» 
Dengan Intel 
Advanced Smart Not Intel” Core” 
Cache, AANG Microarchitecture 
yang digunakan 2 Clock Cycle & ?» 
: 


dibagi pakai. Bila 
kedua core mem- 
butuhkan data yang 
sama, data yang sama tersebut cukup disimpan 
pada satu tempat berhubung kedua core dapat 
mengaksesnya. 

Di samping menghemat penggunaan 
cache, dengan bagi pakai ini, bila sebuah 
core sedang membutuhkan cache secara 
minimal, maka core yang satu lagi bisa me- 
naikkan “jatah” cache L2-nya. Intel Advanced 
Smart Cache ini membolehkan setiap core 
untuk secara dinamik menggunakan hingga 
10090 cache LD yang tersedia. 


X40pY4 


INTEL SMART MEMORY ACCESS 

Pada Intel Smart Memory Access 
terdapat fitur yang disebut dengan memory 
disambiguation. Memory disambiguation 











ini membolehkan masing-masing core 
untuk secara spekulatif mengambil data 
untuk instruksi yang akan mereka eksekusi 
sebelum seluruh instruksi penyimpanan 
sebelumnya selesai dieksekusi. 

Tanpa memory disambiguation, 
umumnya harus terlebih dahulu ditunggu 
penyimpanan tersebut hingga selesai ba- 
rulah dilakukan pengambilan. Ini dilakukan 
karena prosesor tidak mengetahui apakah 
ada ketergantungan lokasi data yang bisa 
saja dia langgar bila melakukan pengambi- 
lan sebelum penyimpanan selesai. 


0 
X4 X3 X2 X1 
Y4 Y3 Y2 Y1 
X30opy3 Xe2opy2 X1opy1 


XedopYzd X1opY1 


Clock Cycle 1 DD 


X4opY4 X3opy3 


Intel Advanced Digital Media Boost 
SSE Operation (SSE/SSE2/SSE3) 





INTEL ADVANGED DIGITAL MEDIA BOOST 

SSE (Streaming SIMD Extension) 
bukanlah inovasi baru. Pada Pentium D 
telah terdapat SSE, SSE2, dan SSE3. In- 
struksi 128bit SSE, SSE2, dan SSE3 pada 
Pentium D akan membutuhkan dua clock 
untuk dieksekusi secara penuh. 


Dengan Intel Advanced Digital Media 
Boost, instruksi 128bit SSE, SSE2, dan 
SSE3 ini bisa dieksekusi penuh hanya 
menggunakan satu clock. HD 


oleh | Muhammad Firman | firman @tabloidpcplus.com 


SOKET 940 

Interface soket baru ini serupa dengan 
pendahulunya yaitu soket 939. Dibanding- 
kan dengan soket 939, pada soket AMP 
AMD hanya menambahkan 1 buah pin 
saja. Total seluruh pin yang digunakan 
di prosesor adalah 940 buah. Ini serupa 
dengan prosesor Athlon 64 FX generasi 
awal dan prosesor AMD seri Opteron yang 
ditujukan untuk pengguna server ataupun 
workstation. 

Lalu, apakah prosesor AMD ini dapat 
dipasangkan pada motherboard soket 940 
atau sebaliknya? Sayangnya tidak bisa. 
Posisi lubang tertentu pada soket AMD 
digeser untuk mencegah prosesor AMD 
940 pin versi sebelumnya agar tidak dapat 
dipasangkan di motherboard AMD. Dan 
sebaliknya, meski sama-sama memiliki 940 
pin dan soket, prosesor AMD juga tidak 


e Plattorm 





Dari sisi penampilan, soket AM2 (gambar kiri) yang memiliki 940 buah lubang tampak serupa dengan soket 939 (yam- 


bar kanan). 


akan bisa dipasangkan pada motherboard 
soket 940 versi sebelumnya. 


MEMORI DDR2 

Dari sisi core prosesor, AMD juga belum 
melakukan perubahan secara drastis terha- 
dap arsitektur prosesor generasi K8 yang 
digunakan. Pengembangan yang dilakukan 
adalah diimplementasikannya dukungan ter- 
hadap memori jenis DDRO. Seperti diketahui, 
teknologi memori DDR klasik sudah sampai 
ambang batas pengembangan. Kalangan 
industripun serentak beralih untuk mengem- 
bangkan teknologi memori generasi berikut- 
nya yaitu DDR2, demikian pula dengan AMD. 

Seperti diketahui, prosesor AMD K8 me- 
miliki Integrated Memory Controller (IMC) 
alias kontroler memori yang dipasang pada 
core prosesor. Meski menikmati kecepatan 
tinggi yang bisa disanggupi oleh memori 
jenis DDR2, namun memori jenis DDRS ini 
juga memiliki latency yang besar. Akibatnya, 
pengaruh terhadap pendongkrakan kinerja 
dari prosesor AMD yang menggunakan 
DDRO dibandingkan dengan prosesor yang 
menggunkaan memori jenis DDR biasapun 
menjadi tidak kentara. 

Masalah berikutnya yang terjadi adalah, 
karena kontroler memori tersebut merupakan 
bagian dari core prosesor, kontroler memori 
tersebut bekerja dengan frekuensi yang 
sama dengan kecepatan core prosesor. Un- 
tuk menjaga memori bekerja pada frekuensi 
yang benar, memori tersebut dipekerjakan 


17 G89266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


Pada tabel 1, dapat kita lihat, 
kalau kita menggunakan memori 
DDR2 800 dengan prosesor 
AMD yang memiliki real! clock 
speed D60OMHz, DD0OMHz, atau 
1800MHz, maka clock memory 
DDR2 800 yang digunakan akan 
turun. Tidak di clock 400MHz 
seperti seharusnya. Hanya deng- 
an prosesor ber-clock speed 
2800MHz, 2400MHz, dan 
D00OMHz saja memori DDR2D 800 
dapat berjalan dengan clock speed 
semestinya. Coba lihat lagi Tabel 2. 

Kalau memori yang digunakan adalah 
DDR2 667, maka memori tersebut hanya 
akan dapat bekerja secara normal (di 
333MHz atau DDR 667) jika dipasang- 
kan dengan prosesor AMD dengan clock 
speed GHz. Contohnya adalah prosesor 


aa Sg "| aa 
NIA )d/SNOHd TV 


pada kecepatan yang lebih lamban diban- 
dingkan dengan frekuensi prosesor atau 
menggunakan divider. 

Sebagai contoh, prosesor AMD Athlon 
64 3900 yang bekerja pada kecepatan 
D00OMHz atau DDOOMHz. Jika menggunakan 
prosesor tersebut, dan menggunakan memori 
jenis DDR400 atau PC3200 
yang default-nya berjalan 
pada frekuensi DOOMHz, 
maka secara default, divid- 








2800MHz 311MHz 
er CPU/memory yang digu- 
nakan adalah CPU/10 atau OA0OMHz 300MHz 
CPU/11. (2000MHz/10 
— DOOMHz dan D00MHz — 0000MHz 333MHz 
DDR400 alias PC-3200). 
Berhubung AMI? secara 


2. 
resmi mendukung DDR2 ita 


667 alias PC-5300 (333MHz) dan DDR2 800 
alias PC-6400 (400MH1z), maka timbul masalah 
divider di sini. Memori DDR2 667 dan atau 
DDR2 800 hanya bekerja dengan clock sesuai 
jika dikombinasikan dengan prosesor AMD seri 
tertentu. Coba lihat Tabel 1 dan Tabel 2. 


Athlon 64 32004 AMD atau Athlon 64 XD 
3600- dan X2 3800-- . Selain itu, 
Trekuensi kerja memori akan di bawah 
frekuensi seharusnya. 

Demikian pula kalau memori yang 
digunakan adalah DDR2 533 (266MH1z). 
Memori hanya akan bekerja pada clock 





default jika prosesor yang digunakan 

memiliki real clock speed 2400MHz. 
Tetapi, meski sedikit terjadi penu- 

runan clock speed memori jika meng- 


2800MHz CRU 400MHz 


2400MHz CPU 400MHz gunakan prosesor AMO tipe tertentu 
dengan memori jenis DDR2 800 atau 
DDR2 667 atau DDR? 533, kinerja 
sistem secara keseluruhan tentu tidak- 


lah terlalu terasa. DG 


D00OMHz CBU 400MHz 





Tabel 1. 


TERDTEK 


c win! "ASI 


“1 


SLIp 


22 


awe-l DIPING 
“ @ Smoothly playback H.264, MPEG-2, and 
WMV video—including WMV HD 


"WVew/beneraton Of, Gp 3p433 


Dapatkan hadiah DANA 
tuk pempalani GeForce 1 
aT dapatkan) Ino 219AL 


jang te 1 , GS / GT / Extreme 
sana Lamar 


seomdar 19, Ogya "AI 


esolution 
Indosomissn di Kota Aa | 


Authorized Distr bud 


DIAMONDIN 


JAKARTA (021): Absolut 6011471 « Corexindo 3860255 » Prince Compusoft 6009863 » GPL 6017466 » 

Megatech 6018235 « SURABAYA (031): SariJaya 5034290 « YOGYAKARTA (0274): Warista 7419891,517804 

» SEMARANG (024): Kmart 8311199 » AMD Center 8450571 « MAKASAR (0411): Elextra 437078 « MEDAN: PXE200 
Intisanho 7330800 « BANDUNG (022): Patron 4219915 « SOLO (0271): Sadar Jaya 729911 - PALEMBANG TIA | TC 
(0711): Elektrindo Nusantara 414807 « PURWAKARTA (0264): Mandiri Sejahtera 216503 


bo“ 





19 C29266 | Tahun VI | 05 -18 Sepetember 2006 


Motherboard Terkini 


oleh | Silvester Sila Wedjo | sila@tabloidpcplus.com 


ALPHONS/PCplus 


Kaya Fitur Mutakhir 


Perkembangan motherboard memang tak ada habisnya. Perkembangan ini biasanya ditan- 
dai dengan kemunculan chipset baru yang membawa serta muatan teknologi mutakhir dalam 
fitur-fitur di dalamnya. Tak terkecuali untuk tahun 2006 ini.Sejak awal tahun, sejumlah chipset 
baru muncul baik yang berbasis AMD maupun Intel. Lalu adakah teknologi baru yang harus 
diperhatikan di tahun 2006 ini agar tak salah pilih motherboard dan tetap kompatibel untuk 


sistem masa depan? 


18 @&266 | Tatu Vi 





untuk sistem masa depan berplatform prosesor AMD. 


mudah untuk mencari dan meng-upgrade 
prosesor karena di pasaran pun lambat tapi 
pasti semua prosesor AMD akan beralih 
menggunakan 940 pin ini, termasuk untuk 
dual core yang menjadi prosesor tercepat 
AMD maupun Sempron untuk kelas value. 


Semua motherboard modern pada 
akhirnya akan mengarahkan pilihan memori 
ke DDR2, baik yang berplatform Intel mau- 


05 - 18 Sepetember 2006 





emilihan motherboard menjadi 
- penentu platform apa yang 

hendak dipakai pada PC yang 
akan dibangun. Bukan hanya pemilihan 
prosesor, pemilihan memori, kartu grafis, 
dan sejumlah komponen lain juga diten- 
tukan oleh motherboard yang dipakai. 
Oleh karena itu, pemilihan motherboard 
haruslah dipertimbangkan dengan matang. 
Berikut sejumlah perkembangan terkini dari 
fitur-fitur yang ditawarkan motherboard 
modem. 


Inilah otaknya motherboard. Komponen 
inilah yang menjadi penentu hebat tidaknya 
performa motherboard dan fitur-fitur di 
dalamnya. Varian chipset ini sendiri cukup 
banyak dengan usungan fitur yang bera- 
gam pula. 

Intel, nVidia, ATI, VIA, dan ULi meru- 
pakan pembuat chipset yang saat ini 
masih menghiasi sejumlah motherboard 
yang ada di pasaran. SiS yang dulu cukup 
berkibar kini mulai tak terdengar lagi sepak 
terjangnya. 

Chipset ini juga menentukan apakah 
teknologi terbaru semisal SATAII, kanal 
ganda dapat dioptimalkan. Chipset ini juga 
mempengaruhi apakah motherboard yang 
dipilih kompatibel dengan prosesor terkini 
berbasis dual core yang mulai digunakan 
sebagai standar 
prosesor mutakhir. 

Untuk fitur 
grafis juga demiki- 
an. Chipset yang 
digunakan juga 
mempengaruhi 
apakah mother- 
board mengadopsi 
teknologi dual 
VGA macam SLI 
dari nVidia atau 
Crossfire dari ATI. 
Teknologi kartu 
grafis onboard 
juga ditentukan 
oleh jenis chip- 





Soket LGA775 sudah menjadi standar untuk motherboard berplatform prosesor Intel. 


pun AMD. Intel sendiri sejak kemunculan 
chipset 1975 sudah mulai bermigrasi penuh 
ke DDR2 sementara, AMD baru mulai 
beralih pada sistem motherboard berbasis 
soket AMD. Kecepatan kerjanya yang lebih 


set. Biasanya, chipset dengan embel-em- ngan memperkenalkan soket AMD yang 
bel huruf belakang G semisal 1965G atau 


1965GL memiliki fitur grafis onboard yang 


merupakan soket terbaru dengan 940 pin. 


Peralihan ini juga cukup cepat, dan seha- 
tinggi dengan tawaran performa yang lebih 


baik ketimbang jenis memori sebelumnya 
menjadi penyebab mengapa para pembuat 
motherboard beralih ke tipe memori ini. 


terintegrasi dalam chipset 

Intel dengan seri i975, 965, dan 1945 
dan nvidia dengan nForce4-nya hingga saat 
ini masih menjadi chipset terdepan untuk 


rusnya menjadi pertimbangan serius bila 
ingin menggunakan platform AMD. Untuk 
ke depan, disarankan untuk menggunakan 
motherboard bersoket AMI ini. Akan lebih 
sistem berbasis prosesor Intel. Sementara 
ATI yang belakangan dibeli AMD ke depan- 
nya menurut kabar hanya akan mengkhu- 
suskan diri membuat chipset berbasis AMD 





yang saat ini dirajai oleh nVidia dengan 
nForce4 dan yang paling anyar nForce590 
dan nForce9'70, selain juga chipset ULi 
untuk kelas entry level. 


Untuk platform prosesor Intel, soket 
prosesor LGA775 sudah menjadi standar 
baku untuk prosesor Intel terkini. Perali- 
han ini mulai terlihat di awal tahun 2006 
dengan pelan tapi pasti menggantikan 
soket 478. keunggulan dari penggunaan 
sistem LGA7"75 ini adalah pin-pin yang 





dulunya menempel di prosesor sekarang 
berpindah ke motherboard. Artinya, pro- 
sesor akan semakin aman untuk dipindah- 
pindah tanpa khawatir pin yang ada akan 
bengkok. 

Di lain pihak, sistem berbasis AMD 
juga tak ketinggalan terus berbebah de- 


Welcome Io The New Irendsetter In 


Mobile Computing 


ALPHONS/PCplus 


TT 
T TT 
| Pi Pai PN ta 


2 ta ata 





DILIN #J3N-d3 


MD 
- 
Oo 
Lu) 
8 - 
co 
1 
"DN 
» 





Link Interface) 
dari nVidia dan 
CrossFire dari 
ATI menjadi 
penyebab 
sejumlah seri 


SNIdI4/SNOHA TV 


mengusung 
dua port 
PCI-Express. 
Namun, harus 
diperhatikan 
pula adanya 
port AGI 
Express yang 





Memori DDR2 sekarang lebih dipilih karena lebih sesuai dengan perkembangan jaman. 


Sampai saat ini standar yang digunakan 
masih tipe DDR2-533 dan DDR2-667 
meski beberapa motherboard kelas atas 
sudah kompatibel dengan jenis memori 
yang lebih baru. 

Tawaran kanal ganda (dual channel) 
juga semakin umum terlihat pada mo- 
therboard terbaru untuk memaksimalkan 
bandwidth memori untuk menunjang kerja 
prosesor. Tawaran kanal ganda ini bahkan 
sudah diadopsi oleh motherboard kelas 
entry level yang dulunya hanya 
menawarkan sistem kanal tunggal. 


Rasanya, slot inilah yang 
menjadi platform grafis wajib pada 
motherboard modern. Port yang 
menggantikan peran port AGP ini 
menjadi pilihan sebagian besar pem- 
buat motherboard untuk fitur grafis. 
Hal ini juga ditunjang oleh semua 
pembuat kartu grafis yang sudah 
beralih menggunakan platform 
PCl-Express 16x sebagai konek- 
tor utama. Pilihan ini bukannya tak 
beralasan. Kecepatan eksekusi dan 
aliran data grafis yang dituntut dari 
PC modern memang sudah bisa 
diakomodasi oleh port ini. 

Belakangan, sejumlah mo- 
therboard mengusung dua port 
PCl-Express yang memungkinkan 
pemasangan dua kartu grafis secara 
simultan. Teknologi SLI (Scalable 


merupakan 
PCl-Express 
4x pada 
sejumlah seri motherboard. Bila mother- 
board menggunakan port ini, meski dua 
buah port grafis disandingkan, dipastikan 
tak akan dapat menjalankan teknologi SLI 
ataupun Crossfire. 


Meski sudah cukup lama terintegrasi 
pada motherboard, sampai sejauh ini 


Of j Pu 
d M ps. - .. 
YP Eee 
HK " 
3 1. 1e—a — 
, / ar “. 
“NA megan 
P4 / 4 “NG r 
PP, (Ty - I 
/ FP 83 . 
AS P - » Aa 


PCI-EXPRESS Xi 





Lambat tapi pasti, penggunaan PCI-Express 1x akan makin meluas 


untuk menampung kartu tambahan. 


ALPHONS/PCplus 


ap peak Conro: 
SL yi care 


2 ea : @SAT: 
ASRock . 


3 € RAID 


MK: 
ML LL 
Mu Taja" 





| penggunaan port 
W PCl-Express 1x 
ini belum terlihat. 
Meski sudah ada 
beberapa kartu 
tambahan yang 


P Uu e U FU 


mulai meng- 
gunakan port ini 
seperti misalnya 
TV tuner, di 
pasaran sendiri 
boleh dibilang ma- 
sih sangat sedikit 
kartu tambahan 


Penggunaan dual PCl-Express 16x makin marak karena teknologinya memang sudah 


mendukung. 


berbasis port ini. 


ALPHONS/PCplus 


NIAId/SNOHd TV 








XOWNG99 


NUN MANIA KATA 


Uniis Kab Inna Luna Lung 


.......... 


19 28266 | Tahun VI 


05 - 18 Sepetember 2006 








| 


| Connec 





Sistem p/ug and play jadi keunggulan yang dimiliki sistem eSATAII untuk harddisk tambahan pada sistem. 


Umumnya masih setia menggunakan port 
PCI standar sebagai konektornya. Namun 
demikian, ke depan sebagian besar kartu 
tambahan hampir pasti menggunakan PCI- 
Express 1x sebagai konektor. 


Pada motherboard terkini, paling tidak satu 


port ini ditambahkan sebagai persiapan migrasi 
teknologi ke PCl-Express 1x ini. Namun, pada 
produk kelas menengah maupun kelas atas, 
dua port atau lebih sudah ditanam agar sejum- 
lah kartu tambahan bisa diintegrasikan. 


Perkembangan terkini terlihat dengan 
kehadiran eSATA yang mengadopsi ke- 
mampuan SATA II untuk menjalankan fungsi 


plug and play. Dengan adanya port e-SATA 


ini, koneksi ALPHONS/PCplus 
| 


ke harddisk 
SATA II tak 
beda layaknya 
mengkoneksi- 
kan perangkat 
eksternal 
berbasis USB. 
Pada sebagian 
motherboard, 
port tambahan 
eSATAI ini 
sudah terinte- 
grasi pada 
back panel 
untuk konektor 


butuh pendingin yang memadai. Selain 
menggunakan pendingin standar pada 
chipset, beberapa seri terbaru meleng- 
kapi diri dengan sejumlah pendingin yang 
lebih inovatif. Beberapa menggunakan 
kipas yang lebih banyak, terutama pada 
bagian seputar soket prosesor. Sementa- 
ra, seri lain tak mau ketinggalan menggu- 
nakan teknologi heatpipe untuk meng- 
alirkan panas dari satu bagian ke bagian 
lain. Teknologi heatpipe ini merupakan 
adaptasi dari teknologi yang sama yang 
sebelumnya digunakan pada sebagian 
kartu grafis. Cara kerjanya cukup mudah. 
Chipset atau komponen penghasil panas 


diberi pendingin statis yang dihubungkan 
dengan heatpipe yang didalamnya berisi 





Pendingin yang diusung motherboard modern belakangan lebih inovatif dengan tawaran 


iInput-output. 
Ke depan- 


pendinginan yang lebih efektif. 


nya, fitur ini akan sangat berguna, terutama 
bila penggunaan harddisk berbasis SATA II 
sudah makin luas. Dengan begitu, harddisk 
internal berukuran besar tetap dapat difung- 
sikan selayaknya harddisk mobile berbasis 
USB: 


Produsen motherboard pun belakang- 
an juga berbenah dalam hal pendingin. Ini 
tak lain karena prosesor maupun chipset- 
nya makin lama makin bekerja keras dan 


cairan khusus agar panas bisa mengalir 
dengan cepat. Sementara, ujung pipa 
yang lain terhubung dengan pendingin 
statis lain yang berfungsi sebagai tempat 
pembuangan akhir panas yang ada. 
Biasanya bagian ini lebih dekat dengan 
casing atau exhaust fan. Dengan begitu, 
panas bisa dibuang dengan lebih efektif. 
Penggunaan pendingin semacam ini ma- 
kin digemari selain karena efektif mem- 
buang panas juga lebih mampu memini- 
malisir bunyi ketimbang menggunakan 
kipas pendingin. 





20 (229266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2008 


oleh | Alex Pangestu | alex @tabloidpcplus.com 


alau bicara soal perangkat lunak 
Kam barangkali yang banyak 

dipakai oleh pengguna PC adalah 
McAffee, Norton, atau Trend Micro. Kalau 
bicara soal perangkat office suite, apalagi 
yang akan disebut oleh kebanyakan peng- 
guna PC kalau bukan Microsoft Office? 

Akan tetapi, para pengembang pe- 
rangkat-perangkat lunak tersebut boleh jadi 
tidak senang. Karena, meskipun produknya 
banyak dipakai oleh PC di Indonesia, tidak 
berarti produknya laris manis. Apa sebab- 
nya? Suatu studi yang digelar Business 
Software Alliance (BSA) dan International 
Data Corporation (IDC) pada 2006 menun- 
jukkan bahwa 87 46 perangkat lunak yang 
digunakan adalah hasil pembajakan. Itulah 
sebabnya. 

Memakai perangkat lunak hasil pem- 
bajakan itu ilegal, melanggar hukum (belum 
diharamkan saja oleh MUI) karena melang- 
gar hak cipta. Sudah ada undang-undang 
yang mengatur hak cipta, termasuk mela- 
rang penggunaan perangkat lunak bajakan. 


Tapi, apa mau dikata, walau sudah ada 


hukumnya, pembajakan jalan terus. Buk- 
tinya, perangkat lunak bajakan bisa dibeli 
dengan mudahnya. Harganya bisa 1/100 
harga aslinya. 





» Freeware untuk Windows 


Tak Punya Van 





AVYG Anti-Virus System - FREE Edition 


Program Tests Results Service Help 


AYG 


you are protected 










Complete Test 


It checks all hard drives on your 


remove it or will provide you with 





AVG System Status 
ei Control Center 
Active and Functional 
UH Resident Shield 
Active and Functional 
UH E-mail Scanner 
Active and Functional 
H4 Virus Database 
Database is up-to-date. 


For Help. press F1 





Run Complete Test 


computer. 





Info Help 


Aplikasi antivirus gratisan bernama AVG Anti-Vlrus Free bisa dijadikan 
antivirus pilihan untuk menggantikan antivirus komersial. 


Kalau tidak mau melanggar hukum, yah 
beli yang asli dong. Tapi, kalau kekurangan duit 
buat beli perangkat lunak asli, cari altematif. 
Pakailah perangkat lunak gratisan. Walau gratis, 
tidak ecek-ecek lho, tetap bikin senang. Po- 
koknya, hati senang walaupun tak punya uang. 

Berikut ini PCplus berikan contoh 
beberapa perangkat lunak “inti” yang gratis. 
Yang dimaksud dengan perangkat lunak “inti” 
itu ialah—tidak berbeda jauh dengan yang 


LILIN Sal 


J IAI kal al EU GB 


mn: 


3 sd DOh DB BB 


computer. Ifa virus is found, AVG will 


step-by-step instructions for its removal. 


Removable Media Test 


Itis used to check floppy disks, CDs, 
optical disks, external hard drives, or 
any media not already installed in your 


adu I 


Test Results  Scheduler Exit 




















AbiWord memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft Word dari 


Microsoft Office, yakni pengolah kata. 


tadi sudah disebutkan—antivirus, office suite, 
pemutar multimedia, browser, dan perangkat 
lunak pemaket (semacam Winzip dan Winrar). 
Sistem operasinya sih tetap Windows—Win- 
dows-nya Windows XP. Jadi, mohon maaf 
untuk para pengguna sistem operasi lain. 


PENANGKAL VIRUS 
Perihal antivirus gratisan sudah dibahas 
di PCplus edisi lalu. Pilihannya sudah dijelas- 





- II 


- 


kan. Tapi, coba PCplus sedikit 
berikan penjelasan lagi, sekadar 
mengingatkan. 

Untuk antivirus, satu 
contoh perangkat lunak yang 
direkomendasikan oleh berbagai 
situs Web penyedia perangkat 
12 lunak gratisan adalah AVG 
Kn ay Anti-Virus Free. Paket instalasi 
ANG Anti-Virus Free yang beru- 
kuran 16,9 MB bisa diunduh 
dari http://free. 
grisoft.com/free- PENA 
web.php. 

ANG 
menawarkan 
kemudahan dalam 
pemakaian, pembaruan basis 
data virus secara otomatis dan 
berkala, proteksi terus-menerus 
terhadap file dan e-mail, kom- 
patibel dengan Windows dan 
Linux, dan pemindaian, baik 
secara manual maupun dengan 
jadwal. 

Antivirus gratisan lain yang 
banyak direkomen- 
dasikan adalah avast! 4 Home 
Edition. Memang, tidak semua 
produk avast! gratis, namun “edisi 
rumahan" ini digratiskan. Kalau 
tertarik, unduhlah paket instalasi 
versi terbaru avast! 4 Home Edi- 
tion—versi 4./—dari www.avast. 
com. Ukuran paket instalasi itu 
sendiri sebesar 11,1 MB. 

Sama seperti AVG Anti-Vi- 
rus Free—juga antivirus-antivirus 
lainnya—avast! 4 Home Edition 
harus diperbarui secara berkala. 
Pembaruan itu bisa dilangsung- 
kan otomatis dan manual. Di 
situsnya, avast mengaku akan 
mengeluarkan pembaruan paling 
tidak D kali dalam seminggu dan 
dalam waktu 2 jam kalau ada kasus darurat. 


PERANGKAT “KANTORAN” 

Meskipun PC ditaruh di rumah, rasanya 
perangkat kantoran (office suite) tetap dibu- 
tuhkan buat ini-itu. Contohnya PC seorang 
mahasiswa. Ia pasti butuh pengolah kata, 
pengolah spreadsheet, atau perangkat pem- 
buat presentasi untuk mengerjakan beberapa 
tugas kuliahnya. 





Kalau semua perangkat kantoran itu 
dibutuhkan, cari saja suatu paket yang 
menawarkan pengolah kata, spreadsheet, 
dan presentasi. Kurang lebih, seperti Mi- 
crosoft Office. Sekadar informasi buat yang 
belum tahu, Microsoft Office mengandung 
Word (pengolah kata), Excel (spread- 
sheet), PowerPoint (presentasi), Access 
(basis data), dan beberapa perangkat lain. 
Tapi, Microsoft Office kan bukan perangkat 
gratisan. Kalau yang gratisan, contohnya 
adalah Open Office. 

Paket Open Office berisi Writer (pen- 
golah kata), Calc (spreadsheet), Impress 
(presentasi), Draw (pengolah grafik dan 
diagram), Base (pengolah basis data), serta 
Math (pembantu pengetikan rumus-rumus 
matematika, fisika, dan lainnya). Semua itu 
tergabung dalam suatu paket yang beru- 
kuran 93 MB dan bisa diunduh di www. 
openoffice.org. Besar banget, yah? 

Kalau kebesaran, padahal yang mau 
dipakai cuma pengolah kata saja misalnya, 
disarankan agar tidak mengunduh Open 
Office, tapi unduh saja pengolah kata. 





Versi 10 Windows Media Player bisa dipakai untuk menggantikan Win- 
dows Media Player 9 yang terpaket bersama Windows XP. 


Kalau khusus pengolah kata ada suatu apli- 
kasi bernama AbiWord yang bisa diunduh 
dari www.abisource.com. Ukuran paket 
instalasinya, ketimbang Open Office, jauh 
lebih kecil, yakni 5,1 MB. 

AbiWord untuk pengolah kata. Nah, 
untuk spreadsheet ada Gnumeric. Awal- 
nya, Gnumeric cuma dibuat untuk Linux. 
Tapi, akhirnya Gnumeric ada juga yang 
versi Windowsnya. Paket instalasi Gnumer- 
ic yang berukuran 16,2 MB bisa diunduh 
dari http://www.gnome.org/projects/ 
gnumeric/. 


UNTUK SENANG-SENANG 

Siapa sih yang enggak browsing sam- 
bil mendengarkan MPS? Ada sih memang. 
Tapi mungkin kebanyakan orang browsing 
Internet disambi dengan mendengarkan 
musik. Terus, siapa yang tidak pernah 
menonton di PC? Mulai dari film yang 
berwarna-warni sampai film “biru” mungkin 
pernah diputar di PC seseorang. 

Perangkat untuk urusan hiburan (baca: 
musik dan film) itu sebetulnya tidak perlu 
repot-repot dicari. Toh, Windows XP sudah 
datang bersama Windows Media Player 9 
yang bisa memutar musik dan video. 


The worid is evolving. Are u 2? 


“Bivloln 


(World scenario 2006) 








DAA JUPE | 
OL0CD 


CAP HI 








yang lebih sederhana ada 
perangkat lunak lain yang 
mestinya sudah dikenal 
pengguna PC. lalah Wi- 
namp. 

Versi terakhir perang- 
kat bikinan Nullsoft yang 
bisa diunduh dari www. 
winamp.com ini adalah 
2.5.4. Silakan dapatkan 
paket instalasinya yang 
berukuran antara 1,20 
MB—8,49MB. Kok 


Lengih Treat | Ger 





Sebagai aplikasi pemutar musik, Winamp telah ternama. Kini, Winamp telah 


mencapai versi 2.5.4. 


Yah kalau Windows Media Player 9 
sudah dianggap memuaskan, yah sudah, 
tak perlu lagi unduh-unduh perangkat 
lain. Tapi, kalau belum, berburulah pemu- 
tar yang lain. Pilihan PCplus jatuh pada 





P Coogle Merilis | irefax 
Fe Uk ye P mars 
ganja , 


Aa ba 
una 


- ( gle 


Firefox hadir menyaingi Internet Explorer. Konon, browser keluaran Mozilla ini 


lebih aman ketimbang Internet Explorer. 


“adiknya” Windows Media Player 9, yakni 
Windows Media Player 10. 

Perangkat ini fasih kalau diminta me- 
mainkan video dan memutar musik. Mala- 
han, perangkat ini bisa langsung membuat 
CD audio dari file yang ada di harddisk, 
membuat MP3 dari CD audio, serta sinkro- 
nisasi dengan pemutar multimedia portabel 
sebangsa iPod. 





| ai wu 


ALZip merupakan perangkat lunak kompresi yang cukup layak digunakan. 
Perangkat ini bisa membuka 36 format kompresi dan membuat 8 format 


kompresi. 


Windows Media Player 10 bisa diun- 
duh dari www.microsoft.com/windows/ 
windowsmedia/players.aspx. Paket 
instalasinya berukuran 11,6 MB. 

Kalau Windows Media Player 10 dirasa 
terlalu berat dan butuh perangkat lunak 


Get ready for the new giobal 


ukurannya bisa beda-beda 
begitu? Memang, Winamp 
menyediakan 3 versi gratis: 


Lite, Full, dan Bundle. Versi 


Lite, persis namanya, paling enteng. Versi 

Full sedikit lebih lengkap. Sedangkan versi 

Bundle paling lengkap. Perbedaan fiturnya 

bisa dilihat di www.winamp.com/player/ 

free.php. 

Ta — Ada suatu teknologi 
bernama DivX yang bisa 


aa 


memampatkan ukuran 
tile sehingga bisa mudah 
didistribusikan lewat Inter- 
net. Nah, secara standar, 
beberapa pemutar yang 
sudah mengemuka tidak 
bisa memutar tipe video 
itu. Codec untuk Divx 
dibutuhkan. Kunjungilah 
www.divx.com untuk 
mengunduh paket yang 
berisi codec, pengubah 
format, sekaligus pemutar. 
Ukurannya, lumayan sih, 14,4 MB. 


BUAT NGINTERNET 

Buat mengarungi dunia maya, sebetul- 
nya juga enggak perlu repot mencari peranti 
lunak baru. Windows XP sudah terbundel 
dengan Internet Explorer 6. 

Tapi, konon Intemet Explorer ini men- 
jadi bulan-bulanan para pembuat virus. Para 
pembuat virus getol meng- 

An gunakan celah-celah pada 
um” ALFTP | 
sebagai pintu masuk ke 
dalam sistem. Kalau sudah 
tak lagi percaya dengan 


keamanan Internet Explorer, 


gunakanlah browser alter- 
natif. Sekarang ini, orang 
sering menjatuhkan pilihan 
pada Firefox atau Opera. 
Firefox adalah 
browser gratis keluaran 
Mozilla yang bisa diunduh 
dari www.mozilla.com/ 
firefox/. Versi lawasnya 
adalah 1,5. Buruan unduh 
paket instalasinya yang berukuran 4,9MB. 
Firefox tidak cuma menawarkan rasa 
aman dalam browsing, tapi juga fitur 
yang nyata-nyata berfungsi bagi penggu- 
nanya—bahkan rencananya akan diadaptasi 
oleh Internet Explorer 7 yang hingga tulisan 


“BIiylolN 


(keamanan Intenet Explorer 


ini diturunkan masih bersifat beta. Fitur itu 
adalah browsing dengan tab. Istilah kulon- 
nya adalah tabbed browsing. 
Halaman-halaman situs tidak dibuka di 
jendela baru, melainkan di tab baru dalam 
1 jendela Firefox. Hasilnya, taskbar tidak 
dipenuhi browser, bisa dipakai untuk mem- 
buka aplikasi lain. 
Selain Firefox, Opera juga bisa jadi pilihan. 
Silakan peroleh paket instalasi Opera yang 
berukuran 6,3 MB dari www.opera.com. 


PERANGKAT KOMPRESI 

Satu lagi perangkat yang penting adalah 
perangkat untuk kompresi. Fungsi perang- 
kat ini adalah untuk mengompres file agar 
ukurannya menjadi lebih kecil dari aslinya 
sehingga lebih mudah didistribusikan. 

Kalau dulu, file sering didistribusikan 
dengan disket yang kapasitasnya 1,44 
MB. Ukurannya yang sebegitu sering tidak 
mumpuni untuk mendistribusikan file besar. 


21 229266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


Makanya, file besar itu harus dikompresi 
agar muat ke dalam 1 disket. Kalau masih 
tidak muat, perangkat lunak kompresi akan 
memecahnya ke dalam beberapa disket. 
Nantinya, di PC tujuan, pecahan-pecahan 
itu disatukan kembali. 

Sekarang, ketika disket mulai tergeser 
oleh media lain seperti flash disk dan CD, 
perangkat kompresi tetap terpakai. Perang- 
kat kompresi digunakan untuk memperkecil 
ukuran file agar file itu bisa disebarkan 
lewat Internet—e-mail atau situs Web. 

Salah satu contoh perangkat lunak 
kompresi gratis adalah ALZip yang diakui 
pembuatnya bisa mengurai 36 format kom- 
presi—termasuk format populer, seperti 
ZIP, RAR, dan TAR. Tapi, ALZip cuma bisa 
membuat 8 format kompresi. Ada ZIP, tapi 
sayang, tidak ada RAR. 

Kalau mau punya ALZip, silakan unduh 
paket instalasinya dari www.altools.net. Uku- 
ran paket instalasinya adalah 3,11 MB. & 


BEDANYA FREEWARE DENGAN SHAREWARE 


FREEWARE dan shareware. Keduanya sama-sama perangkat lunak (software). Ke- 
duanya sama-sama bisa diunduh dengan gratis dan diinstal ke PC. Terus apa bedanya? 


Freeware adalah perangkat lunak yang boleh dipakai secara gratis tanpa batasan 
tertentu. Hak cipta suatu freeware dipegang oleh pembuatnya. Free di situ berarti gratis. 


Berbeda dengan free di free software yang berarti bebas. Artinya, perangkat lunak 
itu bisa diubah, disalin, didisribusikan lagi, serta boleh digunakan untuk berbagai tujuan. 


Karena free software bisa diubah, makanya free software biasanya bersifat open-source. 


Shareware memang gratis juga. Yang pasti, ngunduh-nya (download-nya) gratis. 


Setelah diunduh bisa dipakai, tapi dengan batasan tertentu. Kebanyakan batasan yang 
digunakan adalah waktu. Misalnya, shareware bisa dipakai selama 30 hari. Lebih dari itu, 


“Cepek dulu dong.” 


Selain waktu, pemakaian shareware bisa dibatasi dengan larangan penggunaan 


beberapa fitur. Ada lagi yang membatasi dengan jumlah penggunaan—kalau sudah digu- 
nakan 20 kali, shareware tak lagi bisa digunakan. 


Kalau begitu, apa gunanya shareware? Boleh dibilang, shareware seperti test-drive 
sebelum membeli mobil. Kalau shareware dirasa cocok, baru dibeli. Begitu kira-kira. 


FREEWARE INTI UNTUK PC 


http://free.grisoft.com/freeweb.php 
www.avast.com 


www.openoffice.org 
www.abisource.com 
www.gnome.org/projects/gnumeric 


www.microsoft.com/windows/ 
windowsmedia/players.aspx 
www.winamp.com 


www.mozilla.org 
www.opera.com 


www.altools.net 





standards 


(World scenario 2006) 








20 (229266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


oleh | Alex Pangestu | alex @tabloidpcplus.com 





da seorang dari Amerika Serikat 
yang kebetulan sedang berada di 
akarta terheran-heran melihat 


PC milik kawannya yang orang Indone- 
sia. Awalnya, ia biasa-biasa saja. Mereka 
bekerja dengan Adobe Photoshop. Kelar di 
Adobe Photoshop, mereka pindah bekerja 
di Macromedia Flash. Selesai mengutak- 
atik di Macromedia Flash, pekerjaan dilan- 
jutkan di Macromedia Fireworks. 

Ketika itulah si bule mulai bingung. Ia 
bertanya pada kawannya (aslinya dalam 
bahasa Inggris), “Software kamu lengkap 
amat? Ini Macromedia Studio, ya?” 

Kawannya pun menjawab—juga dalam 
bahasa Inggris—sambil menatap layar 





« 
ab 


RK OLA 
cON4 dad 





(“ BG color fill 


e Freeware untuk Windows 





ie) 


csi ipa 


2 € 


Hg. 85. Ig TE, pg 


IPS #50, Ing 3 ar 


ce Cd ing 











IrfanView intinya bukan perangkat untuk memanipulasi foto, melainkan aplikasi manajemen 
foto. Memang, IrfanView memiliki fitur untuk memanipulasi foto, tapi sederhana saja. 


Ternyata, si bule bingung setengah 
mati karena kawannya, yang cuma seorang 
mahasiswa yang kalau akhir bulan sering ng- 
utang di warung “indomie”, bisa mengisi PC- 
nya dengan Macromedia Studio dan Adobe 
CS 2. Padahal, kalau keduanya 
digabung, harganya bisa menca- 
pai puluhan juta rupiah. 

Setelah diselisik lebih lanjut, 
PC-nya masih dilengkapi lagi den- 
gan perangkat yang harganya ti- 
dak bisa dibilang murah: Microsoft 
Office 2003 Professional Edition, 
3D Studio Max, dan perangkat 
lainnya. 

Si bule bertanya, “Kamu 
dapat duit dari mana bisa beli soft- 








(“ Pattern fill 


MF-——— 








ware mahal-mahal?" 














Karet OM 4 ah. Si bule itu enggak tahu kalau 

Ie an Cie (1 an Ha e di Jakarta, Adobe CS 2 yang 
Henna 3 NG Ul aslinya berharga sekitar US$ 1200 
Tweet: 1t— Iiso BJ AN ir “pl cekitar Rp11.040.000,00 

a|la|s|aj “Lolatsis dengan kurs US$1-Rp9.200,00) 











GNU Image Manipulation Program alias GIMP adalah pengolah foto 


seperti Adobe Photoshop. 


monitor, tanpa menoleh ke si bule, “Oh iya.” 
Si bule nanya lagi, “Adobe-nya juga 
Adobe CS 2?" 
“Iya,” jawab kawannya. Kali ini ia me- 
noleh ke si bule, gantian bertanya, “Kenapa 
memangnya?" 


Welcome 


bisa diperoleh dengan harga 
Rp50.000,00 dalam keping 
DVD—tentu saja bajakan. Seper- 
berapanya tuh? 
Karena harganya yang murah itu, ber- 
bagai perangkat lunak, yang sebenarnya 
tidak diperlukan, diinstal ke PC. Dipakainya, 
bisa beberapa kali saja dalam sebulan. 
Bahkan ada yang sekadar diinstal, setelah itu 
terkapar tak pernah disentuh. 


Layin Mudar 


ko MN 





tel G7.pg si deg ica Or feg 


aa 


tek MHI IAI RM 


Ig TEDA. 


Instalasi 
perangkat lunak 
bajakan, sekali lagi 
PCplus sebutkan, 
adalah tindakan 
melanggar hukum. 


Bukan pelanggaran 


terhadap hukum 
yang penting, tapi 
merugikan pihak 
yang lain itu yang 
penting. Orang 
sudah berlelah-lelah bikin perangkat lunak, 
kok malah tidak dihargai 

Kalau tidak mau merugikan orang, 
namun tetap punya perangkat lunak dengan 
fungsi tertentu, cobalah gunakan freeware. 


Berikut ini adalah freeware untuk menggan- 
tikan perangkat lunak pembantu yang sering 


diinstal di PC. 


PENGOLAH GAMBAR 

Pengolah gambar yang dipakai kawan- 
nya si bule tadi adalah Adobe Photoshop 
Cretive Suite D yang merupakan bagian dari 
Adobe Creative Suite D. Memang, Photo- 


shop ini sudah jadi peranti lunak favorit untuk 


mengolah gambar. 

Sebagai alternatif gratisan untuk 
Photoshop (pengolah foto) ada GIMP— 
kependekan dari GNU Image Manipulation 


Program. Versi terakhir GIMP adalah 2.2.13. 


Paket instalasi GIMP untuk Windows bisa 
diunduh dari www.gimp.org/windows. 
Paket instalasi GIMP memiliki ukuran 7,745 
MB. 

Windows harus diinstali dengan GTK-- 
D Runtime Environment agar GIMP bisa 
berjalan. Paket instalasi GIK-- 2 Runtime 
Environment itu bisa diunduh dari tempat 
mengunduh GIMP juga. Ukurannya, 4,993 
MB untuk Windowss 2000 atau Windows 
terbaru. Untuk Windows 98, ME, dan NT4, 
ukurannya 3,557 MB. 


MANAJEMEN GAMBAR 

GIMP digunakan untuk mengolah 
foto. Kalau foto tidak mau diolah, tapi 
untuk dilihat saja, pakai perangkat apa? 
Yang gratis—tentu saja—adalah perangkat 
bernama IrfanView yang paket instalasinya, 
yang berukuran 884 KB, bisa diunduh dari 
www.irfanview.com. 

IrfanView bukan sekadar penampil 
gambar, tapi ada fitur lain, seperti memu- 
tar video dan lagu, konversi gambar, serta 
penyuntingan sederhana. Asyiknya lagi, 
IrfanView bisa diinstali berbagai plug-in 
agar kerjanya makin mantap. 

Kalau emoh pakai IrfanView, masih ada 
pilihan lain, yakni Picasa. Perangkat yang 
fungsi utamanya adalah untuk urusan manaje- 
men foto ini milik Google. Paketnya bisa diun- 
duh dari http://picasa.google.com. Ukuran 
file yang harus diunduh adalah 4,6 MB. 

Picasa, kalau diinginkan, secara 
otomatis akan memindai harddisk untuk 





Ba AA Ol 


23 8 gmn ag Tebar “say 3 NN er 





Messenger Contacts Actions Help 


as AL... - tak mur Yg akin kau akan sembunyi dan . 


HD! las 3 oa 


Sb Plug-ins 
faroo! Musi 


LAUNCHcast - Listen to Radi .. - 


O Adult Alternative 


O The Big Jams 
ON My Station 


All Stations " 





SEARCH 


Messenger terakhir dari Yahoo adalah Yahoo! Messen- 
ger with Voice 8 yang bisa melakukan komunikasi den- 
gan Windows Live Messenger (dulu MSN Messenger). 


mencari foto-foto. Kalau sudah ketemu, 
Picasa akan membangun suatu pustaka 
foto. Penggunanya bisa menentukan kata 
kunci, kategori, dan berbagai macam hal 
lain untuk mempermudah pencarian foto. 


PENYAMPAI PESAN 

Istilah chatting tidak mungkin asing 
bagi penjelajah Internet. Malahan chatting 
ini bisa jadi hobi baru. Buktinya, banyak 
orang di Friendster yang tidak ragu-ragu 
mengisi hobi dengan “chatting”. 


to the mindset of new generation 


(World scenario 2006) 








| 4 
3g 191313 











Login —PE 
ICOR/E mail - 
Password : 1: | @ 
| Jlama Guest on this computer 
| Setup Connect As | 3 
New to ILO? 


Get an ILU Number 





Forgot vour ICO#/Password? 








ICO tidak menggunakan nama /ogin yang ditentukan 
oleh penggunanya, tapi menggunakan nomor ICO yang 
kadang-kadang sulit diingat. 


Awal-awal chatting dulu, mIRC begitu 
ternama. Sekarang zamannya pakai ap- 
likasi messenger. Aplikasi messenger itu 
jumlahnya tidak sedikit, tapi yang terkenal 
adalah Yahoo! Messenger, Windows Live 
Messenger (dulu MSN Messenger), dan 
ICO. Ada lagi Skype dan AOL yang juga 
lumayan banyak dipakai. 

Jaringan Yahoo! Messenger kini diga- 
bung dengan jaringan Windows Live Mes- 
senger. Artinya, pemilik Yahoo! Messenger 
bisa ngobrol dengan pemilik Windows 
Live Messenger. Hanya saja, pengguna 
Yahoo! Messenger with Voice 8 yang bisa 
demikian. 

Yahoo! Messenger with Voice 8 bisa 
diperoleh dari http://messenger.yahoo. 


Contacts Tools Help 


Sign in to Skype 


Skype Name 


BI Dont have a Skvpe Name? 


Password 


Forgot your password? 





Iv Sign me in when Skype starts 
Iv) Start Skype when the computer starts 


Not Connected 


Messenger bukan cuma berhasis teks, Skype adalah 
messenger yang berbasis suara. Istilahnya VolP. 





3 Free Download Manager 


File Yiew Downloads Options Tools Help 


- AN 
2 IN 
TA MX 
Downloads | Scheduler | Site Explorer | Site Manager | HTML Spider 
3-4 All groups 


File name Size Downloaded 


t | History 
Recycle Bin 


Log | MS Progress 9 Audio/Video Preview 3 Opinions 


Time Date Information 


Ready 


Time r... 


Bak 


00 


sal Bul Sl 2 3 9 LC 


Sections Speed Comment Added 


OB OBjs 


Download manager seperti Free Download Manager bisa membantu proses pengunduhan. Dengan aplikasi seperti 
ini, pengunduhan yang terhenti tak mesti diulang dari awal serta bisa menambah kecepatan pengunduhan. 


com. Ukuran paket instalasinya adalah 432 
KB. Saat instalasi Yahoo! Messenger, jangan 
putus hubungan ke Internet karena instalasi 
membutuhkan koneksi Internet. 

Sahabat Yahoo! Messenger, Windows 
Live Messenger, bisa didapat dari http:// 
messenger.msn.com. Paket instalasinya 
berukuran 16,4 MB. Instalasi Windows Live 
Messenger tidak membutuhkan koneksi 
Internet. Jadi, putus dulu koneksi Internet, 
instal, kalau sudah mau ngobrol, baru 
hubungkan PC ke Internet. Biar irit. 

ICO (baca: / seek you) adalah 1 lagi 
messenger yang sudah memiliki nama. Versi 
lawas ICO adalah 5.1 yang paket instalasinya 
bisa diunduh dari www.icg.com. Ukuran 
paketnya 5,8 MB. 

Tidak seperti messenger biasa yang 
nama untuk /ogin-nya bisa ditentukan 
sendiri, ICA memakai nomor yang tidak bisa 
dipilih sendiri oleh penggunanya. Agak repot 
nih, karena nomornya tidak pendek, bisa 9 
digit angka. Untungnya, di ICO 5.1, login 
bisa dilakukan menggunakan e-mail yang 
dipakai di pendaftaran. Jadi, tak masalah 
kalau nomor ICO terlupakan. 

Yahoo! Messenger, Windows Live 
Messenger, dan ICO berangkat dari 
messenger berbasis teks. Walau kini 
beberapa dari mereka bisa dipakai untuk 
ngobrol pakai suara, Skype-lah yang 
pertama kali muncul sebagai messenger 
yang digembar-gemborkan untuk ngobrol 
dengan suara layaknya telepon. VolP, 
istilah Ti-nya. Paket instalasi Skype yang 
berukuran 10 MB bisa diunduh dari www. 
skype.com. 


MANAJER URUSAN UNDUH-MENGUNDUH 
Mengunduh file—bukan menantu—di 
Intemet sudah hal biasa. Dari awal, artikel soal 
freeware ini juga sudah bicara unduh-mengun- 
duh. Ngomong-ngomong, buat yang belum 
tahu, unduh itu sama dengan download yah. 
Kalau ukuran file yang diunduh besar- 
besar, pertimbangkanlah untuk memakai 


aplikasi yang terkenal dengan istilah down- 
load manager. Barangkali semua aplikasi ini 


mendukung resume pengunduhan. Artinya, 


FREEWARE FILES 


23 (229268 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


kalau proses pengunduhan berhenti di 
tengah jalan, entah disengaja entah tidak, 
proses tak perlu diulang dari awal. Tapi, 
proses dilanjutkan. 

Sudah begitu, penggunaan down- 
load manager bisa menambah kecepatan 
pengunduhan karena secara berbarengan, 
download manager mengunduh beberapa 
bagian yang berbeda dari file yang diun- 
duh dari tempat yang berbeda. Kemudian, 
bagian-bagian itu disatukan menjadi 1 file 
komplet. 

Salah satu contoh download man- 
ager adalah Free Download Manager 
yang paket instalasinya bisa diperoleh 
di www.freedownloadmanager.org. 
Ukurannya, enggak gede-gede amat, 
cuma 1,6 MB. 

Ada 1 nama lagi untuk download 
manager. Namanya, FlashGet. Lho, 
FlashGet bukannya shareware? Dulu sih 
iya. Sekarang enggak lagi. Sejak versi 
1,72, FlashGet berubah menjadi free- 
ware. Paket instalasi FlashGet yang beru- 
kuran 2,41 MB bisa diperoleh di www. 
amazesoft.com. BD 


SURGA APLIKASI GRATISAN 





PAKET instalasi suatu freeware sudah pasti tersedia di situs Web milik pengembangnya 


(kalau pengembangnya punya situs Web). Tapi, kalau mau berburu, susah juga kan mau 


tahu langsung situs Web suatu pengem- 
bang? 

Di mesin pencari (Yahoo, Google, 
dan sebangsanya), berburu freeware bisa 
dilakukan. Dari berburu di mesin pencari 
Google (istilahnya googling), PCplus me- 


nemukan “surga” freeware, yakni Freeware 


Files (www.freewarefiles.com). Di situ, 
yakinlah 1006 seluruh aplikasi bersifat 
gratis. 


Freeware Files memiliki mesin pencari 


sendiri untuk mencari freeware yang di- 


milikinya. Masukkan kata kunci di situ, pilih 
kategori kalau perlu, klik Isubmitl. Mudah- 


mudahan, apa yang dicari bisa ditemukan. 
Bisa juga kalau mau menjelajah 

berdasarkan kategori. Di halaman utama 

Freeware Files seluruh kategori dan 


beberapa subkategori ditampilkan. Tinggal 


klik saja di situ, freeware yang termasuk 
pada kategori yang diklik muncul. 
Kalau freeware yang dicari sudah 


ketemu, Freeware Files menyediakan link 


untuk mengunduh langsung tanpa mesti 
berkunjung ke situs Web milik pengem- 
bang. 

Kalau ada situs Web seperti ini, men- 


gapa PCplus masih repot-repot memberikan 
link ke situs Web pengembang? Sebabnya, 


informasi lengkap mengenai suatu aplikasi 
biasanya didapat dari situs Web pengem- 
bang ketimbang situs serumpun Freeware 
Files. 


Freeware 





Freeware Files (www.freewarefiles.com) adalah surga 
freeware. Pengunjung boleh yakin 10076 kalau peranti 
lunak yang diunduh adalah freeware. 


Its time to build your own unigue personal 


“Bivloln 


(World scenario 2006) 








24 


266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


—— 


Perusahaan komputer 
terbesar di dunia, Dell, 
kerepotan lantaran 4,1 juta 
baterai notebook yang 
sudah dipasarkannya harus 
ditarik karena bermasalah. 
Apple Computer juga setali 
tiga uang. Sebanyak 1,9 
juta baterai notebook yang 
dipasarkannya berpotensi 
menimbulkan panas berlebih 
sampai kebakaran sehingga 
harus ditarik dari konsumen. 
Kini, mereka berencana 
untuk merancang baterai 
standar untuk meminimalkan 
risiko itu. Walhasil, produsen 


repot. Konsumen nggak lagi 


happy. 


la Dell dan Apple baru sekadar 

berencana membuat baterai standar 

untuk semua jenis notebook, 
sebuah konsorsium global yang terdiri atas 
11 negara di kawasan Asia justru telah 
memulainya. Tak cuma baterai, ada enam 
komponen lain di dalam notebook yang 
distandardisasi yakni layar display LCD, 
adaptor power, optical drive, harddisk, 
keyboard, dan panel bagian depan. Dengan 


ISTIMEWA 


Existing NB 


ALPHONS/PCplus 














Meskipun bentuk dan ukuran notebook berbeda, 
baterainya sama sehingga memberi kemudahan bagi 
konsumen yang ingin mengganti. Harganya pun jauh lebih 
murah dibandingkan baterai tidak standar. 


ini telah menggagas ide standardisasi ini le- 
wat apa yang disebut common building block 
(CBB) dan semenjak mengibarkan panji-panji 
Centrino hingga kini terlihat sangat fokus 
mendorong pertumbuhan penggunaan note- 
book di seluruh dunia, seiring merosotnya 
minat orang terhadap komputer desktop. 
Selain Intel, Hitachi dan Fujitsu adalah 
pendukung untuk media simpan/ harddisk. 
Keduanya termasuk pemain terkemuka untuk 
media simpan mobile devices dan stor- 
age pada umumnya. Jaya Dharan, General 
Manager Hitachi Global Storage Technolo- 
gies menegaskan, “Pengguna sekarang ini 
mencari produk yang memiliki kegunaan 


New Identity 


Standardized 





Gambar kiri: beragam bentuk baterai yang tidak standar. Gambar kanan: apapun tipe notebook-nya, baterainya sama 


dan standar. 


panel ini pula, notebook benar-benar dapat 
dipersonalisasi sesuai selera pengguna. 
Konsorsium global itu sendiri melibatkan 
banyak prinsipal dan vendor yang sudah 
malang-melintang dalam industri notebook. 
Intel adalah salah satunya. Sebelumnya, 
perusahaan mikroprosesor terbesar di dunia 


jangka panjang dan reabilitas yang lebih besar 
dengan harga yang masuk akal. Kami mendu- 
kung konsep standardisasi semacam ini.” 
Pendukung lainnya adalah produsen 
adaptor power AC/DC terkemuka Delta 
Electronic. Delta selama ini sudah dikenal 
luas memproduksi adaptor untuk vendor- 


emberi 
dan Manfa 
Bagi Pengguna 








vendor notebook terkemuka dan sudah 
menyatakan komitmennya terhadap tren baru 
di dunia notebook ini karena menilai bahwa 
model semacam ini akan 
menjadi solusi yang sangat 
efektif untuk para pengguna 
notebook. 
Apakah tren baru ini 
akan mendapatkan tempat 





di hati konsumen teknologi 

informasi di Indonesia? 
Bisa jadi. Kenapa demikian? 
Setidaknya model semacam ini menawarkan 
pilihan bagi konsumen untuk dapat “meran- 
cang” sendiri spesifikasi notebook sesuai 
keinginan atau 
kebutuhan mereka. 

Lebih dari itu, 

karena kompo- 


WISNU/PCplus 


nen-komponennya 
sudah terstandard- 
isasi, kemampuan 
upgrade-nya pun 
jadi lebih terbuka 
dan mudah. Di- 
jamin, calon peng- 
guna tidak akan 
ketinggalan dengan 
perkembangan 
teknologi notebook 
yang melesat cepat ' 
sehingga tidak perlu 
khawatir notebook- 
nya sudah keting- 
galan zaman hanya beberapa bulan setelah 
membeli. Yang tak kalah menarik, dengan 
konsep ini sebuah notebook tidak lagi dipo- 
sisikan sebagai produk teknologi semata, 
melainkan sebagai /ifestyle. Sebagai fesyen. 
Lihat saja, panel bagian depan notebook 

ini bisa digonta-ganti sesuai selera, mung- 
kin menyesuaikan dengan warna baju atau 
sepatu, atau menyesuaikan dengan suasana 
hati saat berkomputer. 


Adalah BYON (baca: biyon) yang meng- 
hadirkannya di Indonesia. Selain Indonesia, 
11 negara di Asia yakni India, Hong Kong, 
China, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, 
Thailan, Taiwan, Vietnam, dan Singapura 
juga tergabung dalam konsorsium global ini 
dengan membawa merek yang berbeda- 
beda tetapi dengan standar yang sama. Di 
Indonesia, BYON dihadirkan oleh LeadVision 
Technology dan nantinya akan didistributori 
oleh Astrindo Senayasa, perusahaan distri- 
busi produk TI yang sudah malang melintang 
selama puluhan tahun. Chris Irwan Japari, 
Marketing Director Leadvision menargetkan 


emudahan 





AT 


stra 


hingga akhir tahun BYON bisa merebut 
pangsa pasar 10-156 dari total penjua- 
lan notebook di Indonesia. Optimisme ini 
ditopang dengan konsep produknya yang 
diharapkan bisa menjadi tren dan diterima 
konsumen Indonesia secara luas. Tiga pilar 
yakni common building block, lifestyle, 
dan the latest technology yang hadir 
dalam satu produk menjadi kekuatan utama 
dari notebook ini. Chris menambahkan, 
BYON hadir pertama kali langsung dengan 
platform prosesor Intel Core Duo untuk 
menegaskan keunggulan performanya 
dibandingkan merek-merek notebook lain 
yang sudah ada di pasar. “Kami memang 


» 











Peluncuran notebook BYON di Indonesia di Hotel Four Seasons, Jakarta 30 Agustus lalu. 
Notebook tersebut panel depannya berlapis emas dan bertahtakan berlian. 


tidak masuk ke level bawah yang per- 
saingannya sudah berdarah-darah,” papar 
Chris. la optimis begitu platform prosesor 
mobile Intel bergerak maju dan Core Duo 
menjadi mainstream, harga yang ditawar- 
kan akan semakin kompetitif, tanpa harus 
mengurangi kemampuan atau performanya. 


Pemilihan platform yang terstan- 
dardisasi pada tujuh komponen penting 
notebook membuat produsen notebook 
sebagai “tukang jahit” dapat memproduksi 
secara massal untuk menekan ongkos 
produksi dan memudahkan penyediaan dan 
perancangan bahan baku produksi. Apalagi, 
hasil “jahitan” ini kemudian bisa diserap di 
sebelas negara berbeda sehingga pasar 
yang tercipta juga bisa berkembang lebih 
luas dan lebih cepat. 

Dengan model CBB ini, semua pihak 
akan diuntungkan. Bagi manufaktur, stan- 
dardisasi jelas mengurangi biaya produksi 
dan inventori. Bagi pemegang merek 
seperti BYON, model bisnis ini memberikan 
jaminan ketersediaan komponen kepada 


25 29266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 





















diaan- Untuk saat ini, platform dasar yang 
disediakan BYON ada 4 model, yakni 
M2 ODP M2 GD PI G20PNYD, 
dan P2301 G/D. Tipe-tipe tersebut bisa 
fleksibel untuk jenis prosesor mobile Intel 
mulai dari jenis Intel Celeron M, Intel Core 
Solo dan Intel Core Duo, hingga Intel Core 


DP Duo: 


ALPHONS/PCplus 


nya belum tentu 


Adaptor power, meski sekilas bentuknya berbeda colo- ada ketika hendak 
kan di ujungnya memiliki bentuk yang sama sehingga dibeli (karena setiap 
kompatibel untuk semua tipe notebook. 


MEN ea 


merek, bahkan setiap 


model dari merek yang 
konsumen karena sebagian besar produsen 


sama mensyaratkan baterai 
akan memproduksi komponen yang sudah 


yang spesifik), kadangkala 
mencari baterai yang cocok 
untuk notebook yang sudah 


terstandardisasi. Tak hanya itu, industri 


Tentang harga, Chris Irwan 
lokal juga dapat memproduksi barang kom- 


Japari menegaskan bahwa 
ponen ini jika teknologinya memungkinkan 


dipakai dua hingga tiga tahun 
dan daya serap pasarnya memadai. 


» . semuanya sangat 
ibarat mencari jarum di tumpu- e 


tergantung dari 
Lebih dari semua itu, yang jelas diun- 


kan jerami. Belum lagi harganya. 
tungkan adalah konsumen karena stan- 


spesifikasi yang 
Baterai notebook tanpa standardisasi diinginkan kon- 
harganya bisa mencapai 140 dolar, 

sementara baterai yang standar bisa 
ditebus dengan harga sekitar 60 dolar.Onno 


W. Purbo, pakar TI mempercayai, perang 





dardisasi akan membuat biaya perawatan 
notebook akan lebih hemat. Selain itu, 
spesifikasi notebook juga dapat disesuai- 
kan dengan keinginan atau ketersediaan 


Pa sumen. Namun ia me- 
| ngatakan, “Kami menawarkan 
dengan harga mulai 995 dolar AS. 

Masa garansi yang diberikan adalah dua 
tahun untuk hardware dengan kerusakan 








dana pada saat itu, dan sewaktu-waktu 
bisa ditingkatkan ketika kebutuhannya 
juga meningkat. Konsumen akan selalu 


antara propietary design versus open 


standard atau open design akan berefek pada pemakaian wajar atau cacat produksi 


Salah satu notebook BYON yang siap dipasarkan di 


pada harga dan kemudahan bagi developer indonesia. Harganya mulai dari US$ 995 tergantung dari (beberapa vendor umumnya menawarkan 
mendapatkan harga jual notebook terkini maupun pengguna. “Jawabannya sangat konfigurasi yang diinginkan. Untuk tahap awal, dita- garansi setahun) serta pusat servis di 8 kota 
karsa keama ekam seu euti | | warkan empat model yang berbeda. Dari sisi teknologi, | aan 
Sa g jelas, segala sesuatu yang open akan BYON merupakan notebook pertama yang ditawarkan di besar yang akan dikembangkan menjadi 16 
pergerakan harga komponen utama note- memudahkan developer dan manufacturer Indonesia dengan model kustomisasi yang user-centric kota besar. 


berbasis Common Building Block. 


Delighting You Always 





Foto Copy & Cetak Foto 
Menjadi Begitu Mudah! 


Nikmati fasilitas Copier, Scanner dan 
Cetak Foto di rumah Anda dengan hasil cemerlang 
paduan dari Teknologi Canon Multifunction Printer. 


MP 160 MP 800 


e 4in1, Print- Scan - Copy - Camera Direct 6 in 1, Print - Scan - Copy - Camera Direct - 
e Speed: 22ppm (B/W) / 17ppm (Color) Card Direct - Film Direct 

# PictBridge / Direct Print Speed: 30ppm (B/W) / 24ppm (Color) 

@ 

@ 





USB 2.0 High Speed 3.5” Color LCD 


@ 
@ 
klan | | # IrDA Printing 
4" x 6" Photo lab guality borderless print 52 sec e Bluetooth Printing (Optional) 
@ 








e Sin 1, Print - Scan - Copy - Camera Direct - Card Direct 4" x 6” Photo lab guality borderless print 36 sec 
# Speed: 22ppm (B/W) / 17ppm (Color) 
e 1.9” Color LCD —— MP 170 MP S0OOR 
e 4" x6' Photo lab guality borderless print 55 sec e Sin 1, Print - Scan - Copy - Camera Direct - 6 in 1, Print - Scan - Copy - Camera Direct - 
e IrDA Printing Card Direct Card Direct - Film Direct 
Tn Speed: 30 B/W) 1! 24 Col 
e Blue Tooth Printing (Optional) 3 angen Sopan Oppa Calon : ee PeeapeN an) 
e PictBridge / Direct Print » IDA Printing 
' 20 2 Mgr speed # Bluetooth Printing (Optional) 
e 4 x 6 Photo lab guality borderless print 55 sec e Built-in WIRELESS (New Feature) 


MP 500 


e Sin 1, Print - Scan - Copy - 
Camera Direct - Card Direct 


MP 530 


5 in 1, Print - Scan - Copy - 
Camera Direct - FAX 


MP 830 


6 in 1, Print - Scan - Copy - Camera Direct - 
Card Direct - Fax 





» Speed: 29ppm (B/W) / 19ppm (Color) # Speed: 29ppm (B/W) / 19ppm (Color) 

e 2.5" Color LCD e 2.5" Color LCD de Aa an 
e IrDA Printing | e Automatic Document Feeder (ADF) e Auto Duplex Printing 

# Bluetooth Printing (Optional) # USB 2.0 High Speed e PictBridge 


MSD/06-0782 












Uu ..@ 
PIAMA Pa .., P4 PictBridge LD Exif Print 2S FINE au ICSA2004 ICSA 


PHOTO PERFECTION FOR LIFE 


KANTOR PUSAT & SHOWROOM : 

DATASCRIP Kawasan Niaga Selatan Blok B15 Bandar Kemayoran, Jakarta 10610 Tel: 6544515 Fax. 6544811-13 SMS: 0812 118 1008 
Fesincos Sotaercoes Email: info@datascrip.co.id Website : www. datascrip. com 

CALL CENTER: (021) 6544774 Bandung 4233193, 4230928 « Makassar 87/5211, 87/5225 » Medan 4575081 » Balikpapan 7023577 » Pekanbaru 864502, 7079591 - Padang 7870649, 7870539 « Palembang 714666 
Jakarta: Procom 6254341, 6339360 Tixin: 30005440 Soca: 6347638 « Bandung: CPU 7205677 s Semarang: Oscar Computer 8316805 » Surabaya: Betakom 5931867, 5465527 Duta Sarana Computer 5045291, 5468826 
PLC 5468826 “ Magelang: Top Computer 363958 » Yogyakarta: Wisno 513160 Erijaya: 555176 Duta Sarana Computer 558087 » Makasar: Cahaya Surya 444555 Sinar Laser 453333 « 
Pekanbaru: Sinar Data Infosys 28891 “ Medan: Logikreasi Utama 4153200 » Palembang: Multikom 316008 »« Lampung: Alam Prima Comp 486771 Mahir 472988 s Padang: Maxindo 24714 » 
Malang: Duta Sarana Computer 566373 » Kediri: Duta Sarana Computer 689155 “ Solo: Duta Sarana Computer 637733 « Pontianak: Cipta Sarana 762573 Usaha Jaya 733000 » Palangkaraya: Bintang Timur 29614 « 
Banjarmasin: Jakarta Comp Centre 251215 “ Tasikmalaya: Computer Planet 332223 « Samarinda: MSA 733214 Prega Lestari 743846 » Bali: Ecomter 234713 


Dapatkan pula di Multi Casa (021-6393491 : 024-3510855), X-Com Media (021-70228277), Murabah.Com (024-70170598), Toko Simura (021-8902219/37 : 0274-560903/4), Electronic Solution (08071808808), Carrefour, 
Makro, Office 2000, TB Gramedia dan toko-toko komputer terdekat di kota anda. 


Service Center: Perkantoran Agung Sedayu Blok G No. 5A-5B Mangga Dua Raya Jakarta 10730 Tel. 6260122 Fax. 6260102 SMS. 0811 822167 Website: www.datascrip-service.com 
PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN KARTU GARANSI DARI PT. DATASCRIP 





20 (229266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2008 


Gadget 
aa ——£ 


» Windows Mobile 5.0 


oleh | Restituta Ajeng Arjanti | ajeng @tabloidpcplus.com 


Windows Mobile 5.0 me- 


mang bukan sistem operasi 





obile 5.0 


POTENSI BISNIS 31 


SEPERTI proses pembuatan jalan yang tadinya berbatu dan sempit, sulit untuk dilewati, 
kemudian diaspal, dan dilebarkan supaya mudah untuk dilalui—begitulah proses 


h 3) 
1 
h | 5 
A I 
h d 1 
| 
|| : 
| | d 
| 
4 
I | 
J | 


PowerPoint—tidak untuk membuat atau 
mengedit file presentasi. Untuk bisa mem- 


mobile yang baru, meski- 
pun ia adalah yang terbaru. 
Dirilis awal Mei 2005, sistem 


operasi ini sudah hadir dalam 





buat file presentasi dengan WM5, pengguna 
harus menginstal aplikasi tambahan. 

Word Mobile dilengkapi dengan fitur 
formatting yang lebih baik ketimbang Pocket 
Word. Dengan Word Mobile, Anda bisa 
membuat file dokumen yang hampir sama 


kembangan teknologi telekomunikasi. Ibarat jalan tol yang lebar dan bebas macet 

beragam perangkat geng- 3 : : Jne | 
9 p 9 2 begitulah lalu lintas data dalam teknologi komunikasi generasi ketiga, alias 3G. 

Tak bisa dipungkiri lagi, perkembangan dunia telekomunikasi juga terkait dengan 


tumbuh suburnya Internet. Semakin tinggi tingkat mobilitas para pengguna layanan selular, 


gam paling gres—tak hanya 
pada PDA atau ponsel PDA, 


tapi juga pada ponsel. 


cantik dengan file dokumen yang bisa dibuat 
dengan PC—dilengkapi dengan grafik. Pen- 
semakin tinggi pula tuntutan mereka akan akses data yang realtime. 

Ini eranya 3G yang menyebar potensi bagi para pebisnis konten dan multimedia di 


ingkatan lain bisa dilihat dalam Excel Mobile 
yang juga telah dilengkapi dengan dukungan 
grafis untuk pembuatan chart atau grafik. 

Di luar apikasi Office, aplikasi standar ala 


Tanah Air. Ini eranya 3G yang menyebar potensi bagi para vendor untuk menggelontor 
perangkat-perangkat genggam canggihnya. 


Windows Mobile juga bisa Anda temui dalam Bicara soal tren perangkat genggam, Indonesa termasuk pasar yang potensial yang 


OFFICE MOBILE 


Aplikasi Office pada sistem Windows 
Mobile 5.0 (WMB5) disebut sebagai Office 
Mobile, sedikit berbeda dengan versi Office 
pada Windows Mobile 2003 yang disebut 
sebagai Pocket Office. 

Dulu, aplikasi PowerPoint belum ter- 
integrasi dengan Pocket Office. Jika ingin 
memiliki PowerPoint, pengguna Pocket PC 
harus membeli peranti tambahan lagi. Tidak 
seperti Pocket Office, Office Mobile di 
WM sudah mengikutsertakan PowerPoint 
Mobile di dalamnya, namun hanya bisa 


WM5. Contohnya adalah aplikasi Calculator, 
File Explorer, dan Outlook Mobile PIM suite 
(meliputi Contacts, Calendar, Tasks, Notes, 
dan E-mail). 

Di luar aplikasi bawaannya, masih 
banyak aplikasi lain yang didukung oleh 
WM5, bahkan banyak juga aplikasi favorit 
di Windows Mobile 2003 yang kompatibel 
dengan WM5. 

Jika ingin, Anda bisa mendapatkan ber- 
bagai aplikasi gratisan atau shareware untuk 
WM5 di Internet, contohnya seperti aplikasi 
wajib Battery Pack Pro dan eReader. 


dipenuhi banyak konsumen royal—makanya banyak vendor handset jor-joran mempromosi- 
kan produk mereka. Bicara soal teknologi, operator juga berani berinvestasi demi mening- 
katkan layanannya—makanya banyak vendor jaringan ikut menggali potensi bisnis mereka 
di sini. Tapi, bicara soal pemanfaatan teknologi yang maksimal, apakah di negeri kita sudah 
banyak pengguna teknologi yang melakukannya secara maksimal? Jawabnya, belum tentu. 

Di sini, pengguna individual lebih suka memiliki perangkat canggih untuk bergaya, 
meskipun tidak semuanya. Lain halnya dengan pengguna dari kalangan korporasi yang 
mau tak mau harus memanfaatkan fasilitas canggih yang diperolehnya secara maksimal. 

Operator-operator jaringan tentunya harus bisa membaca sinyal bisnis yang dibuka oleh 
tuntutan para pelanggan mereka yang haus akan mobilitas. Sekarang, teknologi informasi, 
telekomunikasi, dan Internet bahkan memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan di 
perusahaan. 

Untuk menghidupkan pasar 3G, tugas operator jaringan dan para penyedia konten lah 


digunakan untuk membuka file presentasi 
untuk menarik minat para konsumen selular. 


DUKUNGAN KOMUNIKASI 

Jika Anda mencari teknologi selular GSM 
dan CDMA, tak salah jika Anda memilih 
perangkat berbasis WM5. Sistem operasi 
mobile ini memang mendukung teknologi 3G 


Setelah Indosat, Telkomsel memperke- 
nalkan layanan push mail dengan nama 
Ventus. Ventus berjalan di atas platform 
GPRS, dan oleh Telkomsel dilempar bagi 
pelanggan korporat kartu HALO. 

Layanan push mail dari XL bisa di- 
katakan sederhana. Namanya XL mobile 


yang sedang gencar disosialisasikan oleh para 
operator jaringan, utamanya teknologi EV-DO 
(Evolution-Data Optimized) dan UMTS (Uni- 
versal Mobile Telecommunication System). 


m@Iil. Layanan ini diperuntukkan bagi para 
pelanggan Bebas dan Xplor, dan tidak 
menuntut syarat handset tertentu. 

XL mobile m@il memanfaatkan fasili- 


Teknologi EV-DO menyediakan akses 
broadband 3G dan banyak diadopsi oleh para 
tas WAP push yang terdapat pada ponsel. 
Penggunanya akan mendapat akun e-mail 
XL Mail dengan kapasitas 15MB. Pada saat 
ada e-mail yang masuk ke dalam akun, 
pelanggan akan mendapatkan pesan (aleri. 

Layanan push mail terbaru dirilis awal 


penyedia layanan selular CDMA. Berbeda 
dengan EV-DO, UMTS banyak diadopsi oleh 
para penyedia layanan selular GSM. 

Sebagai pelengkap wajib, WM5 disertai 
dengan dukungan fitur koneksitas Bluetooth 
dan WiFi. 

Juli lalu oleh Indosat. Namanya I-Mofis, 
PUSH MAIL DI WINDOWS MOBILE 5.0 singkatan dari Mobile Office Solution from 

Windows Mobile 5.0 dilengkapi dengan 

dukungan terhadap teknologi push mail yang 


Indosat. Layanan tersebut bisa dimanfaat- 
kan oleh pelanggan untuk mengakses data 


Messaging 


En .-—-d 


N sa / 
aa 
Pen 
F2 


Contacts 


di komputer kantornya—termasuk mem- 
baca dan mengirim e-mail. Perangkat yang 


bisa dikatakan sebagai hasil konvergensi 
antara layanan e-mail dan sistem selular. Ia 
digunakan untuk mengakses layanan ini 
adalah perangkat PDA berbasis WM5. 
Untuk sementara, layanan I-Mofis 
diperuntukkan bagi pelanggan korporat 


memungkinkan para penggunanya menerima 
dan mengirimkan e-mail melalui handset, 


t 


tata 1 | Pagu an 

P “ 

L" KI Sai sh Fh 
Lan 


N 


kapan saja dan di mana saja, secara real- 
time. Cara kerjanya sama dengan ketika kita 


| 
. 


yang menggunakan Matrix. Layanan ini 
mengandalkan sistem e-mail serveryang 


menerima dan mengirimkan SMS. 

Layanan push mail sudah banyak dipromosi- 
berbasis Microsoft Exchange Server 2003 
SP2, Dalam mempromosikan I-Motfis, Indo- 


kan oleh para penyedia layanan selular, tentunya 
dengan nama layanan yang berbeda-beda. 

sat bekerja sama dengan Hewlett Packard 
yang menyediakan perangkat seri HP 
IPAO rw6800 Multimedia Messenger yang 
berbasis WM5. DG 


Pertama kali, adalah Blackberry yang mempo- 
pulerkan layanan teknologi push mail. Peranti 





SNIdId/SNOHI IV 


Blackberry, hampir mirip dengan PDA, diperke- 


nalkan petama kali di Indonesia oleh Indosat. 
Layanan I-Mofis dari Indosat mengandalkan hadset dengan basis sistem operasi Mobile Windows 5.0. 


27 (229266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


trik 


2 Ulu 





spesial - Kongueror 


Sebagai alternatif, Anda dapat me- 
mutar file audio dengan menggunakan 
Navigation Panel—panel yang berada 
di bagian kiri Kongueror yang terdiri 
dari beberapa tab. Umumya Navigation 
Panel sudah aktif ketika Anda mem- 
buka kongueror sebagai file manager. 
Jika ternyata di Linux Anda belum aktif, 
tekan tombol IF9J atau klik menu (Win- 
dowl| - (Show Navigation Panell 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


Sa ba aa 


DOG 


"4 Location: (5 /mnt/hda1l1/spesial 





Mainkan File Multimedia 
ari Kongueror 


SEJATINYA, kongueror merupakan 


ja 
(4 


02:44/07:36 


Al-Hashr.mp3 


F3) aan spesial u PHP Manual | 


dh Ad, 


A-Muthotfifin. An-Naba'. mp3 
mp3 


N tahan dan geser 
5 | ke dalam 
Ibrahim.mp3 | panel Media Player 











Configuration 
Button 


( Media Player 


tab Media Player 











vena Gin Yam Ge Uonberarka Flayas Tool Gatega Weukow tiap 














sebuah file manager atau browser @arG 3 2 z untuk mengaktifkan Navigation Panel. Gd items - 4 File (7.1 MB Total - No Folders 
aa | , PP Lacation | g rerermpanari TI -DURNA EL MP "3 d , , - 
di lingkungan Linux. Akan tetapi, aa MA LA TI Ai — mi Selanjutnya, klik tab IMedia 


Kongueror bisa disuruh untuk berting- Playerl. Apabila Anda belum mendapatkan tab (Media Playerl pada daftar tab yang ada, 
kliklah (Configuration Buttonl yang berada di ujung atas Navigation Panel. 

Kemudian, klik IAdd Newjl - (Media PlayerJ. Setelah tab IMedia Player) muncul di Navi- 
gation Panel. Kliklah tab IMedia PlayerJ sehingga muncul panel Media Player yang kurang 
lebih mempunyai tiga tombol: (PlayJ, I(Pausel, dan (Stopl serta satu bar indikator posisi. 


Cara memainkan file audio di sini cukup mudah. Klik file audio tersebut, kemudian tahan 





kah seperti aplikasi multimedia untuk e 
sekadar mendengarkan musik atau 
menonton film dari file multimedia yang 
tersimpan di harddisk. 

Apa syaratnya untuk bisa melaku- 
kan hal tersebut? Syaratnya cukup mu- 


0 nee teka GG 





dan geser (drag and drop) ke panel Media Player. Secara otomatis file audio akan dimain- 
SA. AA at 

Kelebihan menggunakan metode ini untuk memutar file audio adalah walaupun Anda 
melakukan navigasi, kembali ke direktori awal atau naik satu direktori atau bahkan ketika 








dah, pastikan Kongueror dan Kaffeine 

atau Kaboodle sudah terinstal dalam sistem. Selanjutnya coba mainkan file multimedia dari 

Kongueror, dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. 

1. Buka Kongueror. Kemudian telusurilah file multimedia yang ingin Anda coba. 

D. Klik kanan pada salah satu file tersebut, kemudian pilih (Preview in Kaffeinel—bila Anda 
hanya menginstal Kaffeine—atau (Preview in Embedded Media Playerl—bila Anda 
hanya menginstall Kaboodle. Jika Anda telah menginstal keduanya, pilih (Preview Inl ke- 
mudian pilih (Kaffeinel atau (Embedded Media Player). Maka panel kanan kongueror 
yang semula berisi file sekarang akan menjelma menjadi sebuah pemutar multimedia. 


panel Media Player tidak aktif, file tersebut akan terus dimainkan sampai selesai hingga 
Navigation Panel yang dinonaktifkan. 

Lain halnya jika Anda mem-preview menggunakan Kaffeine atau Kaboodle. Ketika Anda 
melakukan navigasi, maka file tersebut akan langsung berhenti dimainkan. 


Indra Sutriadi Pipii 
knoppixer @gorontalo.net 


EgS ELITEGROUP 


Experience AM2! 
Performance up, 
power consumption down! 











Pen - configuration » 2x Serial ATAII 3.0Gb/s RAIDO & RAID1 « Reaitek ALC655 
KTA (Gen) NN “25. ReatekALC655 6-Channel audio CODEC . Realtok ALC655 E-Channel audio CODEC 7 le Re ran bana 
srae) hit (MATI Io " LAN Realtek RTLE201CL 10/100 Mbps » LAN Broadcom AC131 10/100 Lan Phy | kmi OT 
" 10x USB 2.0 ports " Bx USB 20 ports 


| j 1. T IT, , , 
| | | | |» - i 


800/400 mega-transfers per second 
" CHIPSET NVIDIA nForce4-4X single chip 
" MEMORY Dual-channel DOR2 800/667/ 


"4x Serial ATA RAIDO, RAID1& RAID 041 

























Co1GM-M 




















800400 mega-transfers per second 
» CHIPSET NVIDIA GeForce 6100/nForce 410 
" GRAPHICS On Chip (NVIDIA GeForce8100- 


“1 x PCI Express x16 slot: 
1 x PCI Express xi slot: 2 x PCI slots 











" Socket AM2 with AMD Athlon 64 FX/ : Socket AM2 with AMD Athlon 64 FX! " Socket AM2 with AMD Athlon 64 FX 
Athlon 64/ Athlon &4 X2 Dual-Core/ Athlon 64/ Athlon 64 X2 Dual-Core' Athlon 64! Athlon 64 X2 Dual-Core/ 
Sempron processor Sempron processor Sempron processor 

' High-performance Hyper Transport CPU » High-performance Hyper Transport CPU “ High-performance Hyper Transport CPU 

" Support transfer rate of 2000/1600/1200/ : Support transfer rate of 2000/1600/7200/ : Support transfer rate of 2000/1600/7200/ 


based) share memory up to 128MB Share Mem to 256MB 
5331400 sup up to 32GB ory up 
“1x Pol enak ah slot: » MEMORY Dual-channe! DDR2 800/667/533/ # Dual-channel DOR2 memory architecture 
2 x PCI Express x1 slots: 3 x PCI slots 400 support up to 16GB support up to 16 GB DDR2 800/667/533/400 








iB | IN “1 , | - 
ip Ti Yi | 
1 , kb P | 


















800400 mega-transfers per second 
" CHIPSET ATIS RS485 & ATI SB460 
" GRAPHICS On Chip (Radeon X300-based) 


“ dx Serial ATA devices RAIDO £ RAID1 
configuration 


Dealer : JAKARTA (021) : Glodok Plaza / Plaza Pinangsia / Harco Glodok Baru / Orion Plaza / Orion Dusit Mangga Dua Mall / Harco Mangga Dua / Gajah Mada Plaza / Ratu Plaza / Glodok Kecil Mega Mall Pluit / Lokasari / Mall Ambasador / Super Mall Karawaci BANDUNG (022) : MasterNet Computer 7231327, Eka Cipta 
Semesta 2031650 SURABAYA (031) : MSC Comp 5036685, OC Computer 502877 YOGYAKARTA (0274) : Eragon Computer 518906, PSM 627034 MEDAN (061) : Inti Sanho 7330800, Panca Anugrah Lestari 4524538 PEKANBARU (0761) : Sigma Komputer 857640 PALEMBANG (0711) : Multikom 316008 JAMBI (0741) : 
Eleven 51843 MAKASSAR (0411) : Cahaya Surya 444555, MSC 831168 BALI (0361) : MSC Computer 237118, OC Computer 257866 SAMARINDA (0541) : SCK 272350, Mitra Sarana Abadi 202649 BALIKPAPAN (0542) : Surya Utama Nusantara 871137 BANJARMASIN (OST1) : SCK 258067 PALANGKARAYA (0536) : 
SCK 3310696 SEMARANG (024) : Istidata 3560077, MSC 3581142 


Simply Smart 





28 (229268 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


a ACDSee 8 
a Tema MontaVista Linux 
a ACDSee 8 





Membuat Screen Saver 
Sendiri 


ACDSee Screen Saver 





BIASANYA, 
jika Anda 
menginstal 


Set the options to control the appearance of the screen saver. 


Basic | Advanced | Text 


sebuah screen 


Select transition effects: 











Saver, Anda |) Barn Doors 
TT MI) Fad 
nyaris tidak Ta 
perlu membuat AAA 
pengatu ran Bi Push Slide 
Radial Wipe 

apapun. Cukup side 

ia Spiral 
pilih screen “1 stretch 

| Yenetian Blinds 

Saver yang 7 wheel Background color: 
baru Anda In- Select All | Image delay (in seconds): 
stal di D esktop #Transitions will be displayed randomly from your selections. 
Properties, 
dan screen II cancer || 








saver pun Siap 
bekerja dalam interval waktu yang telah ditentukan. 

Kalau selama ini Anda selalu “tergantung” dengan hasil karya orang lain, pernahkah ter- 
bayang oleh Anda untuk membuat screen saver sendiri? Screen saver yang Anda tentukan 
sendiri kontennya, berikut animasi yang digunakan. 

Dengan berbekal sekumpulan foto dan program ACDSee, Anda dapat mewujudkan ke- 
inginan Anda itu. Cara pembuatannya cukup mudah. Ikuti saja langkah-langkah berikut ini. 
1. Klik (Start » IAII Programsl - I(ACD Systemsil - IACDSee 81 untuk menjalankan 

program ACDSee. 

D. Pada jendela utama program, klik menu (Toolsl - (Configure Screen Saver...1. 
Klik LAdd...J untuk menambahkan foto-foto yang bakal dijadikan screen saver. 


» 


4, Setelah itu, pilih file foto dari harddisk dan masukkan ke dalam Chosen items, dengan 
cara mengklik tombol (AddI. Ulangi langkah ini hingga semua file foto pilihan Anda ada 
dalam daftar. Setelah semua selesai, tekan IOKI. 

5. Untuk mengatur transisi antar gambar, klik tombol (Configure...1. Di sana Anda akan 
melihat beragam pengaturan efek transisi antar gambar disertai preview hasil dari pilihan 
Anda. Pilihlah sesuai dengan selera Anda. 

6. Jika telah selesai, tekan (OKI lalu IOKI sekali lagi. 

Kini tiba saatnya Anda menjadikan screen saver buatan Anda menjadi screen saver 
sistem. Caranya, klik kanan di area kosong desktop, pilih IPropertiesl, klik tab (Screen 
Saver), lalu pilih IACDSee Screen Saver) pada daftar Screen Saver. Tekan (OKI untuk 
menyimpan perubahan. 


Steven Andy Pascal 
steven@tabloidpcplus.com 


Sembunyikan File 
Beratribut Hidden 


WINDOWS mengenal dua jenis atribut untuk menangani tampilan file: show dan hidden. 
Opsi show digunakan untuk menampilkan file, sementara file yang diberi atribut hidden, 
secara default tidak akan ditampilkan oleh Windows. 

Aturan ini berbeda dengan ACDSee. Dalam program pengelola gambar ini, atribut tidak 
diperhatikan olehnya. Artinya, apabila Anda menyembunyikan sebuah folder atau file gambar 
dengan memberi atribut hidden, objek tersebut akan tetap muncul di dalam program ACD- 
See. Pun ia masih tetap akan bandel meski Anda sudah mengaktifkan opsi IDo not show 
hidden files and foldersl di Folder Options. 

Oleh sebab itu, diperlukan trik khusus agar file “rahasia” Anda tetap tersembunyi dengan 
aman tanpa diketahui oleh orang lain. Triknya adalah sebagai berikut ini. 


Percantik Linux 
dengan $ Scheme Baru 


MONTAVISTA Linux yang terpasang 
di gadget Motorola punya tiga jenis 
color scheme yang siap memper- 





MBR | 
cantik tampilan layar. Pada kondisi 
standar, tersedia pilihan warna biru 
muda, biru tua-silver, dan hijau. 

Kalau tak puas dengan tiga 
pilihan warna tersebut, di belantara 
maya tersedia puluhan jenis color 
scheme lain yang siap mengganti- 
kan tampilan standar gaaget Linux. 

Sayang seribu 
sayang,kenyataannya menginstal 
color scheme tersebut tidak mudah. 
Jika tak hati-hati, si gadget bisa 
mogok kerja alias error. Repotnya, 
Motorola juga tidak menyediakan 
cara otomatis yang bisa memuluskan 
proses instalasi. 

Pada trik kali ini, PCplus akan 
memberikan trik memasang color 





scheme baru tanpa kesulitan dan 

tanpa risiko. Inilah triknya: 

1. Unduh file Ihemelnstaller.mpkg dari situs www.thailinuxpda.com. 

2. Pilih menu (Applicationl » (Setupl » IUSB Model pada MontaVista Linux. 

3. Pilih radio button (Mass Storagel lalu klik (Savel untuk mengaktifkan mode USB flash disk. 
4, Sambungkan gadget dengan komputer melalui kabel USB yang telah disediakan dalam 
paket penjualan ponsel. 

Salin file Themelnstaller.mpkg ke dalam memori internal gadget. 

Ketuk file (Themelnstaller.mpkgjl dari menu |Applicationl » (Filesl. 

7. Gunakan (Phonel sebagai Destination dan Category bebas dipilih sesuai dengan keingi- 


» O 


nan Anda. Ketuk IOKJ untuk memulai instalasi. 

8. Setelah instalasi selesai, salin theme yang berekstensi .mtf ke memori gadget. 

9. Ketuk dan tahan file theme yang ingin diinstal lalu pilih IOpen Withl. 

10. Dalam jendela Open With, pilih aplikasi (Theme Installer) yang baru saja diinstal dan 
beri tanda cek di depan (Always use the program to open this file typel. 

11.Ketuk IOKJ agar file theme dapat segera diintegrasikan ke dalam sistem. 

12. Terakhir, masuklah ke menu fApplicationl » (Setupl - (Color Schemel kemudian 
aktifkan salah satu theme yang baru diinstal dan ketuk OKI. 


Steven Andy Pascal 
steven@tabloidpcplus.com 


1. Jalankan program ACDSee dari menu IStartl - IAII Programsil - I(ACD Systemsi - 
IACDSee 81. 

D2. Setelah program ACDSee terbuka, klik menu (Viewl - (Filters...1. 

Pada jendela Filters, hilangkan tanda cek di depan (Show hidden files and foldersl. 

4. Tekan (OKI untuk 
menyimpan peruba- 
han. 


D 


Filters 


Steven Andy Pascal 


steven@tabloidpcplus.com (@ Show all files 


apply filtering criteria 


"Show hidden files and folders 


Cancel 





» Mybackup 
a Pocket PC 


Sinkronisasi 


| Sending 
Cortacts 
Tes dzik 





edisi sebelumnya, PCplus telah membahas cara untuk 
melakukan sinkronisasi data di ponsel dengan data di PC. Caneg 

Bermula dari tulisan tersebut muncul sebuah pertanyaan baru. 

Apakah sinkronisasi data harus dilakukan lewat PC? Jawabannya, “tidak juga.” 

Jika ponsel Anda mendukung, sinkronisasi dapat pula dilakukan lewat jalur GPRS. Duku- 
ngan operator sebagai penyedia server sinkronisasi tentu juga diperlukan. Di Indonesia, operator 
GSM yang telah menyediakan fitur ini adalah IM3. 

Apabila Anda kebetulan pengguna operator ini dan sekaligus ingin memanfaatkan fitur sinkro- 
nisasi via GPRS, Anda dapat mendaftar di http://my-backup.m3-access.com/im3/pages/in- 
dex.php. Setelah terdaftar ikuti langkah-langkah berikut ini. 

1. Jalankan menu (Syncl di ponsel. Menu ini biasanya ada di bawah menu (Extrasl, (Orga- 
nizerl, atau (Connectivityl. 

2. Tekan (Yes untuk membuat profil baru. 

3. Masukkan My-Backup sebagai nama profil, aktifkan akses poin M3-GPRS, isikan alamat 
host dengan http://my-backup.m3-access.com/im3-syncserver/sync, isi port 
dengan angka 8888, diikuti dengan memasukkan username dan password Anda. 

4, Atur basis data yang akan di sinkronisasi dengan memilih IYesl pada menu Contacts dan 
isikan ./contact untuk Remote Database. Jenis sinkronisasi dapat Anda pilih dengan opsi 
(INormall. 

5. Untuk memulai sinkronisasi, tekan (Optionsl »- (Synchronizel. 


Steven Andy Pascal 
steven@tabloidpcplus.com 





EN-4I2 





BN AOS 





- The best guality that you can trust, 
| with the real voltage ( pure - watt ) 
- Build in best stabilizer / AVR 
(Automatic Voltage Regular ) 
- New long life battery 


| Available :600 VA & 1200 VA 





29 (229266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2008 


Bikin Shortcut 


otomatis, kebanyakan aplikasi yang diinstal 
ke Pocket PC akan membuat shortcut dirinya di 







| | | | | | D Start Menu v Name v 

menu Start. Tapi, ada saja aplikasi yang tidak begitu. TE 
Akibatnya, sedikit ribet kalau mau menjalankan @3 Settings 
aplikasi tersebut. Meskipun demikian, jangan S)Calendar 5/9/05 34B 
khawatir, shortcut bisa dibikin secara manual. @elp 5/9/05 338 

Cara membuat shortcut di Pocket PC adalah MmPidp and... 5/2/05: 345 

- Refresh b/9/05 9B 
seperti berikut ini. Show All Files /9/05 118 
1. Jelajahlah isi Pocket PC dengan File Explorer /9/05 31B 
Past 
menuju tempat file aplikasi yang Shortcut-nya Kaki /9/05 288 


hendak dibuat. 
D, Ketuk-tahan pada file aplikasi sehingga muncul 


New Folder 


menu pop-up. 
3. Di menu pop-up itu, ketuk (Copyl. 
4, Setelah itu, jelajahlah isi Pocket PC menuju My 





Device Windows“Start MenuNPrograms. 
5. Di situ lakukan ketuk-tahan dan, pada menu pop-up yang muncul, ketuk (Paste Shortcutl. 
Cukup begitu saja. Gampang, kan? Bukan cuma aplikasi yang bisa dibuat shortcut 
semacam ini, dokumen lain pun bisa. 


Steven Andy Pascal 
steven@tabloidpcplus.com 


UninrsU Ol LOWSAL IWNDIM 


UPS 





SUPPLY 





PT, Enlight Indonesia - 6122022, 6121313, Email : mjtp@cbn.net.id 


1 . MI Y 
he Ke 18 


4342 Marscom 6129236 6230/7882 ME i 


L IA 1 LN — PA | PN 
| YWviramakmuroratamia (WN 


Jaya Abadi 5348 


Af MA Ak AL ji 





30 266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


a Microsoft Word 2003 
a Bootloader Linux 
a Winamp 





Mengingat Dokumen 
Lebih Banyak 


ADA suatu fitur di Microsoft Word yang mencatat beberapa dokumen terakhir yang dibuka. 
Dengan demikian, penggunanya bisa dengan cepat mengakses dokumen-dokumen tersebut. 





Kalau belum diutak-atik, Microsoft Word menyediakan 4 tempat untuk 4 dokumen yang ter- 
akhir dibuka. Bisa saja jumlah itu ditambah. Maksi- 
malnya 9 tempat. 

Caranya mudah sekali. Ikuti saja langkah-lang- 


Security Spelling & Grammar Track Changes 


User Information Compatibility File Locations 


Print Save 


kah berikut ini, tentu saja setelah Microsoft Word 

2003 dijalankan. 

1. Klik Tools) - (Optionsl. 

2. Kalau jendela Options yang muncul belum 
berada di tab (Generall, klik tab (General). 

3. Pastikan IRecently used file listJ sudah ter- 
centang dan ubah angka 4 di situ menjadi 9. 

4. Klik TOKI. 

5. Beres. 


General options 

Allow starting in Reading Layout 
(Blue background, white text 
Dl Provide feedback with sound 
Provide Feedback with animation 
CJ Confirm conversion at Open 
Update automatic links at Open 
Mail as attachment 
Recently used file list: | 
C1 Help For WordPerfect users 
CJ Navigation keys for WordPerfect users 
allow background open of web pages 
Automatically create drawing canyas when inserting AutoShapes 


£ | entries 


Measurement units: Centimeters “ 


(Show pixels For HTML Features 


Service Options... Web Options... E-mail Options... 


Steven Andy Pascal 
steven@tabloidpcplus.com 


Preview dan Lapture 
Bootloader 


MILIH tema bootloader berupa gambar latar, warna teks dan pemilihan kata merupakan hal 





yang gampang-gampang susah. Gampang karena Anda tinggal mengunduh tema-tema yang 
telah banyak tersedia di Internet. Susahnya adalah jika Anda ingin melihat tampilannya setelah 
memilih salah satu tema. Apalagi jika Anda ingin memamerkan cantiknya bootloader milik 
Anda pada teman-teman. 
Melakukan reboot tiap 


im karanaaa : Hera Dookmaki Oekiop Window Help soa ae 
kali teman datang berkun- 
jung, bukanlah hal yang 
efisien. Cara yang paling 
mudah adalah dengan 


Keris termal 2423 


KrapAlk 
Other. 
MemTesi 


meng-capture bootloader 
tersebut. Tapi bisakah hal 
ini dilakukan? Jawabannya 
adalah bisa! Yang Anda per- 





lukan di sini hanyalah sebuah 

emulator mesin dan tool 

untuk meng-capture layar. 
Pada trik kali ini penulis 





| 4 2 . ta 
menggunakan gemu sebagai 


emulator dan ksnapshot untuk menangkap gambar. 

# Langkah pertama adalah lakukan konfigurasi terhadap bootloader Anda sepersonal 
mungkin. Mulai dari gambar latar (splash image) hingga warna teks. 

# Pastikan Anda telah menjalankan tool penangkap gambar ksnapshot sebelum melakukan 
emulasi, sehingga ketika emulasi berjalan Anda sudah siap menangkap gambar boot- 
loader tersebut. Bila Anda ingin menangkap gambar bootloader tanpa ingin menyertakan 
gambar window decoration (border jendela), pastikan Anda memilih (Window Under 
CursorJl pada bagian Capture mode, kemudian hilangkan tanda centang pada pilihan 
(Include window decorations|. 

# Selanjutnya buka xshell favorit Anda, kemudian jalankan gemu. Contoh perintah yang bisa 
digunakan adalah $ gemu -m 128 -hda /dev/hda -boot c -user-net. 

Perintah di atas akan mengalokasikan memori sebesar 128 MB dari memori fisik Anda 
untuk melakukan emulasi, kemudian mengaktifkan /dev/hda (MBR) sebagai devais /dev/hda 
pada saat emulasi, melakukan boot dari drive c (/dev/hda) dan menggunakan mode network 
stack untuk jaringan. 





PCplus menyarankan, saat melakukan emulasi, matikanlah servis-servis yang tidak diper- 
lukan dan lihatlah besar resource yang sedang digunakan. Perhatikan juga di harddisk dan 
partisi mana bootloader tersebut terinstal. Apabila misalnya terinstal pada /dev/hdab5, maka 
gantilah nilai pada opsi -hda dengan nilai yang sesuai. 

# Selanjutnya akan terbuka satu jendela baru yang akan menampilkan sebuah emulasi dari 
komputer Anda, yang dimulai dari menampilkan bootloader Anda dalam bentuk mini. 

# Untuk menangkap gambar, dari jendela utama ksnapshot, klik INew Snapshotl. Kemudi- 
an arahkan kursor ke jendela gemu. Setelah itu akan kembali ke jendela utama ksnapshot, 
dan klik (Save As...1 apabila ingin menyimpannya. 

# Setelah Anda melihat preview dan menangkap gambar bootloader, Anda pun sudah bisa 
menutup layar emulasi. 

Dengan trik ini, pekerjaan gonta-ganti tema bootloader sudah bukan gampang susah lagi, 
tetapi sudah menjadi gampang sekali, tanpa takut tidak sesuai selera. Teman-teman Anda 
pun bisa melihat preview-nya dari hasil capture Anda. 


Indra Sutriadi Pipii 
knoppixer @gorontalo.net 


Menonaktitkan Video 
Dalam Aplikasi 
Winamp 


WINAMP adalah aplikasi yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat dan biasanya digunakan 
untuk memutar musik atau audio. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, Winamp 
tidak hanya mampu melayani konsumen hanya dengan menyajikan setelan audio saja. Mulai 
dari Winamp versi 3.0, kemampuan untuk memutar video telah bisa dilihat walaupun terkesan 
cukup sederhana. Kemampuan ini akan sangat melengkapi program Winamp sebagai 
program audio dan video yang semakin digemari oleh masyarakat luas. 

Namun demikian tidak semua format 
video bisa diputar dalam aplikasi ini. Hanya 





— File Types - 
f Associated file types 
Da Set selection: 


All | | 
aral 
Video Only 

None | 


Restore file 
wd assoclations : 
WAV at Winamp — Winamp Agent 
start-up 


—ieicon— | | Fate Winanp 2901|. milih Winamp sebagai aplikasi dasar dalam 
Inamp Agent can maintain 
memutar video, sesuai dengan format yang 


s 2 your Winamp file associations 
2 @ and show an icon in the system 
CI tray. 


Explorer Settings 





Launch Winamp for audio 
V CDs 


beberapa format saja yang bisa diputar dalam 
aplikasi ini. Pada kenyataannya, instalasi 


Engueue files on double 
(click in Windows Explorer 
(default is unchecked| 


P Dae tenan pan untuk Winamp ini cukup mudah sekaligus 
Explorer 


membuat komputer secara otomatis me- 





Disabling this feature may result 
in other applications launching 
when you open media files from 


: Windows Exolorer. 
IP P Fe “Show sustern tray ice 


Pen sa digunakan sebagai pemutar video, seperti 
Windows Media Player dan sebagainya. 


didukung Winamp. Hal ini akan mengesam- 
pingkan aplikasi lain yang sebelumnya sering 


Playlist icon 








m3u 
Close 





Untuk itu ada satu cara agar Winamp hanya mampu bekerja dalam ruang lingkup audio saja. 

Pertama bukalah aplikasi Winamp melalui shortcut ataupun Start Menu. Pilihlah deng- 
an menglik (Optionl pada toolbar yang terdapat dalam menu utama. Kemudian, pilihlah 
IPreferencesl. Maka setelahnya akan muncul 


Winamp Preferences. akn aU : 
Di sebelah kiri ada sejumlah pilihan Prefe- Aa datN : 
rences dan pilihlah File Iypes pada lingkup Egualizer sa en . £ 
General Preferences. Kemudian pada bagian Time elapsed (Ctr--T togales) 
Set selection pilih dan klik (Audio Onlyl. V Time remaining — (Ctrl-T toggles) 
Maka secara otomatis Winamp akan menerima ——— —- 
file-file audio saja. always On Top Ctrl-a 
Langkah terakhir adalah dengan mengklik Double Size Geri 
IClosel, maka semua perubahan telah disim- FA Ez 
pan dan Winamp sudah tidak memiliki kemam- winamp.Modem 4 
Color Themes p 


puan lagi untuk memutar video. ” A3 
Jika ingin mengembalikan seperti semula Z Preferences... Ctrl-p 

atau bahkan ingin membuat Winamp hanya 

melayani video saja, gunakan cara yang sama dan pada File Iypes pilihlah dengan menglik 

pilihan yang diinginkan. 


Yanuar Budi Hartanto 
yanuar budi hartanto@yahoo.co.id 


a Linux 


Menulis Arab 
di Desktop 
Non-KDE 


BEBERAPA waktu lalu PCplus pernah memberikan trik untuk menulis huruf hijaiyah di Linux 
dari desktop KDE. Ternyata muncul beberapa pertanyaan, bagaimana seandainya ada 
pemakai yang tidak menggunakan desktop KDE? Sebagaimana yang kita ketahui, desktop 
di GNU/Linux tidak hanya satu. Masih ada GNOME, XFCE, XPDE dan berbagai Windows 
Manager lainnya. Oleh karena itu 





pada kesempatan ini PCplus akan Si Wed Dec 7. 9:18 PM K9) 

memberikan trik untuk meng- 

ganti tata letak papan ketik guna 

mengetik huruf hijaiyah. 

Apabila Anda menggunakan desktop GNOME, maka cara yang paling mudah adalah 
dengan menggunakan applet Keyboard Preferences bawaan GNOME. Berikut ini adalah 
langkah-langkahnya. 

1. Untuk mengaktifkannya, Merererentes 
klik kanan di posisi yang 
tepat pada salah satu panel 
GNOME, kemudian pada 
menu pop-up yang muncul 
pilih (Add to Panel...1. 

2. Dari daftar applet yang ada, 
pilihlah (Keyboard Indica- 


torl yang mempunyai ikon 


Keyboard | Layouts | Layout Options | Typing Break 


Keyboard model: | Generic 104-key PC | - 


Selected layouts: Awailable layouts: 


U.S. English Albanian 


Arabic arlgwerty digi 7 Arabic 











arlazerty di 
arlazerty) - 
arldigits) - $ 


arlgwerty di 


arlgwerty) - 


bergambar bendera. Setelah 
itu klik tombol (Add1. Maka 
akan muncul Keyboard Indica- 
tor berupa tulisan US pada 
panel tersebut, yang berarti 
tata letak yang Anda gunakan 


OMA 


Preview 














| &) Reset to defaults 




















adalah U.S. English sebagai |. Onep | | Daccessibilty.. | | 


tata letak standar. 

3. Untuk mengaktifkan tata 
letak lainnya, misalnya Arabic, klik kanan pada tulisan tersebut kemudian pilihlah (Open 
Keyboard Preferencesl. Akan muncul jendela Keyboard Preferences. 

4. Aktiflah di tab ILayoutl. Pada daftar tata letak di bagian kanan, expand bagian Arabic, 
kemudian pilih layout yang Anda inginkan dan klik tombol (AddI. Silahkan tambahkan 





Exclusive Distributor: 
PT. Primadata Abadi Karya 





31 B9266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2008 





tata letak sebanyak selera ms Add to Top Panel 


Anda. Anda juga bisa aktif 
ke tab ILayout Optionsl| 
guna pengaturan hotkey. 
Standarnya menekan 
tombol LAItJ 4 IkiriJ dan 
LAIt1 - Ikananl secara 
bersamaan akan mengubah 
tata letak aktif ke tata letak 
berikutnya. Ubahlah hotkey 
sesuai selera Anda. Setelah 
itu klik IClosel. Sekarang 
apabila Anda ingin meng- 


Select an item to add to Top Panel: 





Keyboard Accessibility Status 


Shows the status of keyboard accessibility features 


53 Tef- Igo M late ifet-i telp 
GNOME keyboard layout indicator 


Lock screen 
Protect your computer from unauthorized use 


Log Out 


Log out of this session to log in as a different user or (x 





“ 








X Cancel dp Add 








ganti tata letak papan ketik, 
cukup dengan klik pada 
(Keyboard Indicatorl pada 
panel GNOME Anda atau 
gunakan hotkey pilihan 
Anda. 
Lalu bagaimana seandainya 
Anda tidak menggunakan KDE maupun GNOME? Cara yang cukup mudah adalah dengan 








Help 





| File Edit View Terminal Tabs 


expeol-I$ setxkbmap -rules xfreess -model pc1o1 
"us,ar(digits)" -option "grp:alts toggle" 







-layout |(s 





menggunakan tool command line yang telah tersedia, yaitu setxkbmap. Secara umum pola 
untuk menggunakan setxkbmap adalah 

$ setxkbmap Iargsl IxXlayout» (Ivariant» (xoptionz ... 111. 

Anda bisa melihat opsi-opsi yang mungkin dengan mengetikkan: $ setxkbmap -help atau 
$ man setxkbmap. Sesuai dengan topik ketik mengetik huruf hijaiyah, kita akan mencoba 
menyetel tata letak U.S. English dan Arabic. Berikut ini adalah salah satu contohnya. 

$ setxkbmap -rules xfree86 -model pc101 -layout “us,ar” -option “grp:alts toggle” 

Pada perintah itu, kita memberikan opsi -rules dengan nilai xfree86 yang mengacu pada 
X server yang kita gunakan. Selain xfree86 juga tersedia juga pilihan sgi dan sun. 

Kemudian nilai untuk opsi -model sesuaikan dengan model papan ketik yang Anda gu- 
nakan. pc101 artinya model keyboard yang digunakan adalah model Generic (umum) dengan 
jumlah tuts sebanyak 101 buah. Untuk nilai yang lain, bisa dilihat pada direktori /etc/X11/ 
xkb/rules/ pada file dengan extension “.Ist, misalnya pada X server XFree86 opsi-opsinya 
bisa dilihat pada /etc/X11/xkb/rules/xfree86.Ist. Kemudian pada opsi -layout berikan nilai 
sesuai tata letak yang Anda ingin gunakan. Jika kita ingin mengaktifkan lebih dari satu tata 
letak, maka gunakan tanda koma “,” sebagai pemisah. 

Pada beberapa kasus Anda bisa saja memberikan nilainya secara langsung hanya dengan 
satu tata letak saja, arabic misalnya tanpa tata letak lainnya, akan tetapi nantinya Anda akan 
mendapatkan kesulitan karena tidak bisa lagi mengganti dengan tata letak yang lain. Pada 
beberapa kasus tidak masalah, misalnya karena Anda sudah terbiasa dengan tata letak terse- 
but dan tidak membutuhkan tata letak standar lagi. Terakhir, opsi Options guna pengaturan 
hotkeys untuk pergantian tata letak. Untuk nilai-nilai pada opsi Options dan layout juga bisa 
dilihat pada file /etc/X11/xkb/rules/".Ist. 

Sekarang Anda sudah tidak terpaku lagi dengan salah satu desktop hanya untuk keper- 
luan pergantian tata letak papan ketik atau untuk mengetik huruf hijaiyah. 


Indra Sutriadi Pipi 
knoppixer @gorontalo.net 


RS480-A62X 


MONSTERBOARD 


other's Mainboard Absolutely Die 


Email: primadata@ptbak.co.id 
Telp: 021-6126683: 61l21340 


RS485MKM-A94S 


Designed for AMDS (Socket AM2), 2GHT/s FSB 


Chipset ATI RADEON 1150 4 SB600 

Four DDRII Sockets Supports up to 4GB 

(OITEKe Ela Mojo ANC YA TN MASN)) 

Onboard Lan (10/100/Mb/s) 

Onboard ATI Radeon9 X300 Graphics Core 

6 Channel Audio Codec Support 

Support 8 USB 2.0 Ports 

IEEE 1394 Firewire Ports 

Support 4 Serial ATA Ports Pri 

MATX Form Factor (oniy Ce 
ex 


AMD AMD USp 95” 
AN 


IN fe) OMIECKI JHCC Hall B 46-47, Jakarta 


6 -10 September 2006 


Satu-satunya Mainboard 
yang menanamkan MEMOR 
VGA GDDR 32MB - 
ONBOARD VGA yang bisa di- 
share sampai 256MB. Total 
288MB. Powertull Mainboard 
VYNAW ANN Na t-ND)—-O) KOJalefor-ige) 


Xtreme Gear for Xtreme Gamers 


JEC Hall C L4, Yogyakarta 
16 -20 September 2006 





Designed for AMDS (Socket 754), 1.6GHT/s FSB 
Two DDR400 Sockets Supports up to 2GB 
Onboard Lan (10/100/Mb/s) 

Onboard ATI Radeon? X300 Graphics Core 
Ditanamkan Memory VGA 32Mb (GDDR) 

6 Channel Audio Codec Support 

Support 8 USB 2.0 Ports 

Support 4 Serial ATA Ports 

ATX Form Factor 


RD580AKM-AA1D 


Designed for AMDS (Socket AM2), 2GHT/s FSB 
Four DDRII Sockets Supports up to 4GB 

(OI kel la po AN MCC YA NYA) 

ATI CrossFire"" Xpress 3200 Ready 

Dual 10/100/Mb/s and PCI Express Gigabit Lan 
8 Channel HD Audio Codec Support 

Support 10 USB 2.0 Ports 

Support 6 Serial ATAII Ports Price 


ATX Form Factor (o only 
Io) 


AMD:| (AMD USD 195 
AP - AI EA 


Apkomindo Fair - Semarang 
Krakatau Grand Ballroom, Hotel Horizon 
0-24 Sep tember 2006 


JAKARTA (021) Seluruh outlet pertokoan komputer di Dusit, Mangga Dua Mall, Harco Mangga Dua dan sekitarnya. JOGJA (0274) Dyeffa: 885492-885493, Multigatindo: 626988-618553, Prema Ananda: 7426309, Teguh Jaya: 3556517 
SEMARANG (024) Teguh Jaya: 3556686-3585511 BANDUNG (022) Cahaya Computer: 1236992-7236987, CHY Computer: 4218490, CIC Centralindo: 4240165, IA Computer: 4237586- 4201842, Point Computer: 4224314, Vinaya: 
4216311, WDC Computer: 7271411-713383, Wina: 4222947 SURABAYA (031) Harapan Jaya: 5311020, HT Computer: 8710609, Metrotech: 5027177-5491877 MAKASAR (0411) Elang Computer: 350186, 5030846, MPC Computer: 
318530-310949 PONTIANAK (0561) Metro Computer: 742555-749789, Sun Tech: 748996 LAMPUNG (0721) Cipta Mandiri: 252967, Tjita Computer: 785712 PALEMBANG (0711) ISI Comp: 320720-320607, LinKom: 357661, PADANG 
(0751) Bayes Computer: 7056728 MEDAN (061) Jayakomm: 77808286-4510675 KUDUS (0291) Istana Komputer: 432208 





32 C29266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 





m Situs Web untuk Belajar 


oleh | Y. J. Thurana | thurana@tabloidpeplus.com 


Menimba Ilmu 


di Internet 








Julukan sebagai “perpustakaan terbesar di dunia” sepertinya 


memang layak diberikan kepada Internet. Ada juga yang 


memilih menggunakan istilah “sumber informasi terlengkap 


yang bisa diakses oleh siapa saja” untuk mendeskripsikan 


dunia maya—dunia yang paralel terhadap dunia nyata, yang 


dibentuk dari jaringan komputer dari seluruh belahan dunia. 





etapi semua informasi dan 

pengetahuan itu akan menumpuk 

tidak berguna jika kita sendiri tidak 
bisa memanfaatkannya. Apalagi banyak di 
antara informasi itu yang tersedia secara 
gratis. Sayang sekali jika disia-siakan. 
Jangan mau selalu menjadi bangsa yang 
tertinggal jauh di belakang bangsa lain. 

Jadi marilah kita manfaatkan berbagai 

ilmu yang tersedia disana. 


BELAJAR BAHASA ASING 
Modal pertama untuk bisa masuk ke per- 
gaulan internasional adalah bahasa. Kata orang, 


..e 
APKOMINDO 


Ehi TAKAHTA 


JOGJA EKPO CENTER | 16-20 SEPTEMBER 2006 








mereka yang menguasai lebih banyak bahasa 
akan lebih unggul dibandingkan dengan mereka 
yang hanya menguasai satu bahasa saja. 

Jika Anda tertarik untuk menguasai 
beberapa bahasa lain, ada pelajaran bahasa 
yang tersedia secara gratis. Situsnya benama 
FSI Language Courses (http://fsi-language- 
courses.com/default.aspx). Mereka menye- 
diakan berbagai program pembelajaran dalam 
Tormat elektronik—audio dalam format MP3— 
dan format teks—tormat PDF. Bahasanya mulai 
dari bahasa Kanton sampai Turki. 

Sayangnya, karena bahan-bahan yang 
disediakan situs Web ini menggunakan 


tek 
Pama 
ai 





sumber dari badan pelatihan pega- 
wai pemerintah Amerika Serikat, 








bahasa pengantar yang digunakan Lana 
adalah bahasa Inggris. Jadi modal -. TT 
pertama adalah Anda harus bisa 3 
dulu berbahasa Inggris. Sama 





Dan untuk para penggila ba- 
hasa, ada satu lagi sumber infor- 
masi di Internet yang membahas 
bagaimana mempelajari bahasa apa 
pun (http://how-to-learn-any- 
language.com/e/index.html). 


BELAJAR BERMAIN GITAR 

Alat musik apa yang paling 
populer sedunia? Gitar (barangkali). 
Dari pemuda yang nongkrong 
di perempatan, tukang ngamen, 
sampai musisi kelas dunia, semua 
akrab dengan yang namanya gitar. 
Sepertinya sulit menemukan tukang 
ngamen yang membawa-bawa 
piano atau harpa. 

Kenapa tidak kita belajar me- 
mainkan gitar? Ada sumber yang 
bisa Anda manfaatkan di Internet 
untuk menimba ilmu pergitaran. 
Situs Web iPlayMusic (www. 
iplaymusic.com/index.html) 
menyediakan 35 video podcast pelajaran 
gitar secara gratis (dan banyak tambahan 
pelajaran yang tidak gratis). Video ini bisa 
dimainkan di komputer atau juga di iPod. 
Syaratnya, Anda harus mendaftar terlebih 
dahulu. 

Ini adalah tempat yang inovatif dan 
menyenangkan untuk para pemain gitar 
pemula untuk belajar dan mempertajam ilmu 


Ter: Teflale Pa 


Jak 


Ga 


sm 











DESKTOP PC - NOTEBOOK - DIGITAL HOME ENTERTAINMENT - PERIPHERAL & ACCESSORIES 





FSI Language Courses 





Welcorne to fsi-language-courses.com, the home for language courses developed by the Foreign Service 
Institute, These courses were developed by the United States government and are in the public domain. 


This site is dedicated to making these language courses freely available in an electronic format. It is an 
independent effort to foster the learning of worldwide languages. 


Latest News 
Spanish Basic Course Available 
August 20, 2006 


Work on the Spanish Basic Course is underway, This course is huge and will take some time to complete. The entire course 
will eventually be available here, as I have the first two volumes, and Sir Nigel has the last two volumes. 


Forum Software Upgraded 
Bugust 20, 2006 





gust 20, 
The forum software has been updated to the current release. New features include RSS support, calendar system, polls, 
avatars, and much more. 


Spanish Programmatic Volume 1 Completed 
August 20, 2006 





German Basic Course Completed 


5, 2006 
The German Basic Course is now complete. Many thanks to daristani for providing course material and to Sir Nigel for doing 
much of the digitizing work! 


Turkish Basic Volume 1 Completed 
August 11, 2006 





Volume 1 of the Turkish Basic Course is now complete. Many thanks to DemiPuppet for donating the course to the 
website!! DemiPuppet also says that Volume 2 is on the way, 


French Basic Volume 1 Completed 
June 11, 2006 
Volume 1 of the French Basic Course (Revised) is now complete. Many thanks to daristani for providing the tapes for Units 


10-121! 


Cantonese Basic Course Completed 





The Cantonese Basic Course is now complete, Many thanks to morprussell for providing the already-digitized audio files! 


Portuguese Programmatic Course Completed 
March 7, 2006 





The entire Portuguese Programmatic course is complete and available online. Many thanks to Sir Nigel for providing the 
iles! 


je) 
already-digitized course files! 


Greek Basic Course Completed 
Oi 





The entire Greek Basic Course is now available and is the first complete course available at fsi-language-courses.com! 


Information on learning languages 
For more information on learning a foreign language, including: 


# choosing a language for study 

# teaching yourself a foreign language 

# reviews of books on language learning 
# language profiles 


visit How-to-learn-any-language.com 





FSI Language Gourses (http://fsi-language-courses.com/default. 
aspx) menyediakan berbagai program pembelajaran dalam format 
elektronik dan teks. 


mereka. Ada banyak variasi informasi mulai 
dari akor gitar, pola strumming, sampai 
teori perpindahan akor, dan teknik mem- 
perkuat jari. 

Berdasarkan informasi dari mereka, 
yang sudah memanfaatkan fasilitasnya, 
didapat informasi bahwa video yang dise- 
diakan memiliki mutu yang tidak semba- 
rangan. Dan... karena bentuk pelajaran- 
nya berupa video, bersiap-siap saja untuk 


MERAN KOMPUTER 


Ne Ez— Tao Spm a Y iya 
| 





menyediakan koneksi Internet yang juga 
tidak sembarangan. 


BERBAGAI PELAJARAN GRATIS DARI MIT 
Siapa yang tidak kenal MIT (Massachu- 
setts Institute of Technology)-salah satu 
perguruan tinggi dunia yang paling bergengsi 
di bidang teknologi. Gengsi yang harus 
dibayar mahal oleh orang-orang yang belajar 





Kenten ' Wa | tan Jabat ' UN MeAAKA | BERUANG | Miasik.me ' aibndwa ! Wardani ' nite Sem | Wa 





Situs Web iPlayMusic (www.iplaymusic.com/index.html) me- 
nyediakan 39 video podcast pelajaran gitar secara gratis. 


di sana—harga yang sepertinya sulit dijangkau 
oleh orang kebanyakan di Indonesia. 

Tetapi tidak perlu berkecil hati, karena 
MIT menyediakan berbagai pelajaran gratis 
untuk semua orang di dunia lewat situs web- 
nya MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit. 
edu/index.html). Ada ribuan “kursus' yang 
tersedia di sini dari berbagai bidang studi 








Ada ribuan 'kursus' yang tersedia di sini dari berbagai 
bidang studi yang beragam untuk berbagai kalangan di 
MIT OpenGourseWare (http://ocw.mit.edu/index.html). 


yang beragam untuk berbagai kalangan-ma- 
hasiswa, pelajar sekolah tinggi, pengajar, 
sampai para pelajar independen. 


Sekarang Anda bisa sombong sedikit jika 
ada yang bertanya tempat kuliah Anda, si- 
lakan tersenyum dan menjawab, "Ehm, MIT.” 


AUDIO DAN VIDEO 

Katanya ada tiga jenis cara belajar: peng- 
lihatan, pendengaran, dan gerakan. Suka 
atau tidak, yang paling sering digunakan oleh 
kita adalah penglihatan dengan membaca. 

Padahal banyak yang bisa kita pelajari 
dengan menggunakan metode pendenga- 
ran, terutama di saat-saat kita tidak bisa 
menggunakan metode lainnya, seperti saat 
mati lampu atau dalam perjalanan. Dengan 
metode pendengaran kita juga bisa lebih 
memanfaatkan pemutar musik digital seperti 
iPod atau telepon genggam. 

Caranya adalah dengan mengunjungi dan 
mengunduh berbagai pelajaran gratis dalam 
bentuk audio (dan juga video) dari situs 
LearnOutLoud (www.learnoutloud.com/ 
Free-Audio-Video#play15184). Subjeknya 
beragam: bahasa asing, filosofi, dan ratusan 
subjek lainnya. Dengan lebih dari 9,000 
judul, situs ini bisa menjadi sumber pembe- 
lajaran yang patut diperhitungkan oleh para 
pecinta buku audio. 


SUMBER BUKU TEKS GRATISAN 
Untuk mereka yang belum suka belajar 

dengar pendengaran dan tetap lebih memilih 

membaca bahan pelajaran mereka, jangan 
merasa dianaktirikan. Karena ada tempat 

untuk mencari dan mengunduh berbagai buku 

panduan dalam bentuk digital, yaitu di Textbook 

Revolution (www.textbookrevolution.org). 
Pengelola situs menyatakan alasan 

mereka mendirikan layanan ini. Berikut ini 

alasannya. 

» Menjadi katalog yang bisa digunakan 
para murid dan guru untuk mencari buku- 
buku panduan secara gratis. 

» Menjadi mirror untuk berbagai file, 
membantu meringankan beban dan biaya 
bandwidth untuk para penyedia bahan 
dan mencegah hilangnya file seperti itu 
dari dunia maya. 

» Mempromosikan penggunaan dan penye- 
diaan buku pegangan secara gratis. 
Anda bisa menemukan topik dari Python 

sampai dengan yang membahas mengenai 

ekonomi di Austria. Basis data yang kaya, 
kualitas materi yang tinggi, apa lagi yang 

Anda cari? 


MENEMUKAN BERBAGAI KULIAH GRATIS 

MIT hanyalah salah satu pendukung 
program yang dibentuk oleh OpenCourse- 
Ware Finder (http://opencontent.org/oc- 
wfinder/). 

Ada sangat banyak materi lain yang bisa 
didapatkan di sini, yang perlu Anda laku- 
kan hanyalah mendefinisikan kategori yang 
diinginkan. Ada semacam tabel yang akan 
memperluas dirinya dengan kategori yang 
sesuai setiap kali Anda klik. 

Saat ini OpenCourseWare Finder mema- 
sang daftar materi yang datang dari lima uni- 
versitas besar seperti MIT dan Tufts. Sebuah 
alternatif untuk mereka yang ingin mencari ma- 
teri pelajaran tingkat universitas secara gratis. 


33 G2266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2008 


NN 11 | 
NN ye 
1 Na 
' 


PLPLL5 


Edisi 266/5-18 September 2006 


ih & 
Area aa sh SAN ITA AI AT 3 AeBe an anter Ia ane 
mn anta ma MAAN Ae anne sabu keaa MEP nandang saka si dahan 
: am - woman | 0. | mm 
| 
.—-. 0... comtua cirea 
Ca uae 
# oa 4 Ba er teng #eamueTna 
Anal teka Kemana 
v0 tu 0 wakua " 2.» 
aa ! wemeng'u tangart Grerter , Uteen #easagna M8 Oa angwe 
van satu & cnteu Mang beske topan same Hi Ba bara « 
, 0. "...md . peran na 1“ ' 
| —-..) tertua, poaen end aah Meengrtwet kantreen » arina tete an asi 
. ' 
20 era alan ITLAU 
be ora e—mamn—n—h 
—» K Te) veer coat 
» Fast Samad 
8. jae 1 Sienta » Gaun af Aoa arinita 2 tdi 
3 La agwa — nanang Peratitan "ireng 
9 Gara ! - aje 101 An Ope —.y 6 
apa dea ng senat 
| nat aan .. 
KEITEENAA oo oeoren tam 
9 rantang 
Ba 
@womont 
#enwemn 4 atasan so... tag 
tang 1) it... va: Lag " 
— tm nama 
Letenamangat 
kata. Fei. 
2. 55.1 


LKYOGNG DPP 004 





WORKSHOP PCPLUS 

Merokit PC dan Instalasi Windows XP. 
Universitas Kristen Krido Wocano (UKRIDA) 
24 Agustus 2006. Acara ini didukung oleh: 
FOXCONN., MC PRO, SEAGATE, MICROPACK 











Oa PI LMABER 2006 


Pareran IndokLomtech, 6-10 Sa ct 1006 
MUAT 


. Soe Seeala “ 



































Berbagai pelajaran gratis dalam bentuk audio (dan juga 
video) tersedia di LearnOutLoud (www.learnoutloud. 
com/Free-Audio-Video#play15184). 


YANG LOKAL 

Sepertinya tidak enak kalau hanya 
membicarakan situs-situs dari luar negeri. 17 SEPTEMBER 2004 
Banyak sekali anak negeri kita sendiri yang 
menyediakan berbagai materi untuk belajar 


Fakultas Formasi Universitas Poncosiks 
secara gratis. Contohnya Ilmukomputer.com ev seo Beta 
(http://ilmukomputer.com/) dan Indoprog 

(www.geoccities.com/indoprog) yang ked- 
uanya membahas masalah komputer, juga 


MedikaHolistik.com (www.medikaholistik. 


LAKI Lu 


AC " 


PAN 





MATIRI 
maa . Mare ML Ga 
aa NOVEMBER 2005 
KN Telilitla Mutberokiyan £ (yasnyO 
Bai An Ha “SARI 
Ba. si - A, wan ai T 
la s Wah O 
5 | ” TT Aa PP 
La 2-1 DESEMBER 2006 
rat (LNWS|- WATT 





Peri laten 


— AA — 








MedikaHolistik.com (www.medikaholistik.com) situs ke- 
sehatan alternatif yang juga menjadi tempat konsultasi 
kesehatan gratis. 


com), situs kesehatan alternatif yang juga 

menjadi tempat konsultasi kesehatan gratis. 
Jika Anda tertarik untuk mendapatkan 

tips, trik, berita dan berbagai hal menarik 


EPSON swsuowa3/ 


dari dunia teknologi, kenapa tidak mengun- 
jungi situs InterNeTips (http://internetips. 
thurana.net). D 


PHILIPS 


manse and ampli wo oa 





34 CB9266 | Tahun VI | 05 - 18 Sepetember 2006 


a Pembuat 





Kalender 


a Pemeriksaan CD-ROM 


Calender Builder v3.44 


Membuat Kalender Suka-Suka 


MESKIPUN sederhana, fungsi sebuah 
kalender sangatlah penting, apalagi dalam 
kegiatan perkantoran. Agar tak terlupa, 
beragam janji atau acara penting biasanya 
dicatat dalam kalender. Apakah Anda ingin 
membuat kalender Anda sendiri? Kalau ya, 
Anda bisa menggunakan Calendar Builder 
sebagai aplikasi bantunya. 

Format kalender yang ditawarkan oleh ap- 
likasi ini beragam. Anda tak hanya bisa mem- 
buat kalender tahunan, tapi juga membuat 
format kalender harian, atau bulanan. Jika 
ingin, Anda bahkan bisa mrmbuat kalender 
untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. 

Setelah mengunduh dan menginstal 
Calendar Builder, Anda bisa menjalankan 
aplikasinya. Boks registrasi akan membuka 
pertemuan Anda dengan aplikasi ini. Klik 
(Continuel untuk masuk ke jendela utama 
aplikasi, yaitu jendela editor kalender. 

Untuk mulai membuat kalender, pilihlah 
opsi I(Newl pada baris menu (Filel. Boks 
Calendar Properties akan muncul. Anda 


bisa memilih dan mengatur layout kalender 
berikut komponen-komponen di dalamnya. 
Beragam fitur telah dikelompokkan dan siap 
digunakan setelah Anda memilihnya dari 
rentetan tab, seperti (Layoutl dan (Date. 

Jika sudah selesai dengan konfigurasi 
kalender dan ingin menyimpannya sebagai 
pola yang bisa digunakan kembali, kliklah 
tombol (Save As Style Sheetl. Lanjutkan 
dengan mengklik tombol (OKI, Anda akan 
kembali ke jendela utama dengan tampilan 
kalender yang telah Anda buat. 

Sekarang, Anda bisa menyisipkan 
beragam acara penting pada kotak-kotak 
tanggal yang ada di kalender. Klik semba- 
rang pada kotak tanggal, lalu ketikkan teks 
yang diinginkan. Sebagai informasi, pada 
tahap tombol-tombol yang ada pada toolbar 
sudah diaktifkan. Toolbar pertama terdiri 
dari berbagai fitur pengeditan teks, sedang 
toolbar kedua terdiri dari beragam fitur untuk 
menandai kotak tanggal dengan berbagai 
objek unik. 





Untuk memodifikasi format kalender, Anda 
bisa menggunakan tombol (Set/change 
Properties for the calendar). Klik tombol 
(Show Icon ToolJ untuk menampilkan boks 
Icons yang bisa disisipkan pada kotak tanggal. 

Masih ada beragam fungsi penyisipan lain 
pada aplikasi ini. Fungsi label tool bisa dipakai 
untuk menyisipkan objek berupa label, clipart 
tool untuk menyisipkan objek clipart, sedang- 
kan rich text tool untuk menyisipkan objek yang 
terdiri dari variasi huruf, warna, dan gaya. 

Super text tool untuk menyisipkan objek 
berupa teks berwarna berukuran jumbo, 
floating calendar tool untuk menyisipkan ka- 





L “Mela NY FI Dab 
4 3 (raket) 


kh TO KL DO (jzwe) 


lender mini, dan callout untuk menyisipkan 
label ucapan. 

Klik tombol (Savel di ujung kanan layar 
untuk menyimpan kalender buatan Anda. 
Jika ngin, Anda bisa mencetak kalender 
tersebut. Selamat mencoba! 


Adhitya Christiawan Nurprasetyo 


keftones14@ yahoo.com 
Informasi 
Situs http://www.rkssoftware.com/cb3.exe 
Kategori Utiliti 
Lisensi Shareware (30 hari) 
Harga US$19.95 
Ukuran 1,68MB 


Kebutuhan Sistem : 





Smart Eject v1.22 


Supaya 


KARENA terburu-buru, 
seringkali kita lupa 
mengeluarkan CD dari 
peranti optik. Hal ini Da 
akan jadi masalah jika 
CD tersebut memuat 
data penting yang tidak 
boleh diakses oleh 
orang lain. Masalah lain 
terjadi jika CD tersebut 
tertinggal di komputer 
yang bukan milik kita, misalnya komputer 
di warnet. 

Untuk mencegah hal tersebut, Anda 
bisa mencoba Smart Eject. Sebelum sistem 





(- - i tk "TI Lal 
'(eretices - IKI 
Options 


Use the same settings for all drives 





CD Tak 


Ejset media on exit 
Ask for confirmation 


dimatikan, aplikasi ini akan memeriksa setiap 
removeable media yang tercolok ke PC. 
Smart Eject akan memberi peringatan jika 

ia mendeteksi masih ada CD atau Zip Disk 
yang belum dikeluarkan. 


Tertinggal 


Setelah mengunduh dan menginstal 


Smart Eject, Anda bisa menjalankan aplikasin- 


ya. Klik tombol (Try morej saat boks registrasi 
tampil pada layar. Sebagai informasi, aplikasi 
ini, ditandai dengan sebuah ikon eject, akan 
berdiam pada system tray. Selain sebagai in- 


Windows 9X/ME/NT/2000/XP/2003 


dikator, ikon tersebut bisa Anda akses untuk 
mengatur konfigurasi Smart Eject. Caranya 
dengan mengklik ganda ikon, atau mengklik 
kanan dan memilih opsi (Preferences...|. 

Hanya ada 2 kategori konfigurasi di 
sini, yaitu konfigurasi Options yang berisi 
kumpulan fitur aplikasi dan Hotkeys yang 
bisa digunakan untuk menentukan kombi- 
nasi tombol keyboard untuk membuka pintu 
peranti optik. Aplikasi ini cukup berguna, 
sayang versi gratisnya dibatasi hanya 30 
hari pemakaian. 


Adhitya Christiawan Nurprasetyo 
keftones14@ yahoo.com 


Informasi 
Situs http://www.svet-soft.com/se setup.exe 
Kategori Utiliti 
Lisensi Shareware (30 hari) 
Harga US$20 
Ukuran File 567KB 


Kebutuhan Sistem: 


PC ASSEMBLING 





VIDEO EDITING 


Windows 9X/ME/NT/2000/XP/2003 





GIGABYTE 


Main Sponsor : 


Ulah Foto di Photoshop 


oleh | Vincent Bayu Tapa Brata | vincent@tabloidpcplus.com 





Teknik Alternatit 
untuk Seleksi 
Objek Foto 


TEKNIK 
BACKGROUND ERASER 


Background eraser tool efektif digunakan jika warna latar belakang relatif sama dan 
senada. 





1. Buka foto Elang1. TIFF. Klik dan pilih 
(Background Eraser Tooll pada tool- 
box. Pada toolbar (bagian atas layar 
kerja), atur Limits pada (Contiguousl. 
Atur pula toleransi background eraser 
tool. Semakin kecil nilainya, tool ini akan 
memilih dan menghapus piksel yang me- 
miliki warna semakin mirip dengan piksel 
yang berada dalam brush (tanda --). 

2. Pilih brush (kuas) yang pinggirannya 
halus. Atur pula diameter brush dengan 
menekan tombol IL Jatau tombol Ill 
pada keyboard. Sapukan mengelilingi 
pinggiran objek foto. Usahakan tanda 
# pada bagian tengah brush selalu 
mengenai warna yang akan dihilangkan. 
Pola kotak-kotak (checkerboard) yang 
terbentuk menunjukkan bagian tersebut 
transparan. 


Foto: VANGELDERE/www.sxc.hu 





Polygonal Lasso Tool 


3. Bentuklah kurva pada bagian pola kotak- 
kotak, mengelilingi objek foto. Gunakan 
polygonal lasso tool. Temukan kedua 
ujung kurva, sehingga terbentuk seleksi. 
Tekan tombol IDeletel agar latar be- 
lakang dihapus. 





Temukan kedua ujung kurva 


Tombol Layer Options 


Kian Pm Malin Hii 


4. Tambahkan layer baru dengan klik BD BERAS Pan Pa Pa, 
tombol panah (Layer Optionsl pada 
bagian kanan-atas palet Layers, lalu pilih 
INew Layerj. Seret layer baru ke bawah 
sehingga berada di bawah layer Elang. 

5, Klik palet Foreground Color dan pilih 
warna biru. Klik palet Background Color 
dan pilih warna putih. Klik (Gradient Fill 
Tooll untuk mengisikan warna pada lay- 
er bawah. Klik menu (Filter) »— IRenderj 
» (Cloudsl, maka pola awan dengan 
warna biru dan putih akan diisikan. 






n - aa ba 2. 
san Ni 
— TE - ea alah 
LL DIK A UIE 2 Wgonaaa 

1. ra 1 2 ata Teabra 


“3 





4 
LN 

y 

KS 
“as 


Gradient Fill Tool 


39 (39266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 


Kadangkala kita ingin memisahkan objek foto dari latar be- 
lakang. Jika latar belakang pada foto dan bentuk objek foto 
sederhana, 2D teknik berikut ini dapat diterapkan. 


— 


Tool Opacity 


La Gam ai ui 


6. Klik dan aktifkan layer Elang. Bersihkan 
sisa-sisa seleksi yang tidak sempurna 
dengan eraser tool. Pilih brush yang 





halus dan turunkan nilai opacity agar 
kekuatan brush turun. Gunakan kombi- 
nasi tombol (CtrlJ - (-J untuk membe- 
sarkan tampilan, dan sebaliknya ICtrll -- 
I-1 untuk mengecilkan tampilan. 

Te Simpan pekerjaan kita dengan klik menu 
(File) » (Save Asl. Beri nama pada file. 






IL Si pAsI LAN RR 


Layer elang aktif 





TEKNIK EXTRACT 


Teknik ini dapat diterapkan jika warna pada latar belakang relatif tidak sewarna dan 
senada (ramai). 





Edge Highlighter Tool 


1. Buka foto Elang2.TIFF. Klik menu 
Ilmagel »— (Extractl. 

2. Pada kotak dialog Extract, sapu ping- 
giran objek foto dengan edge highlighter 
tool. Sebelumnya, atur diameter brush 
dengan mengisikan suatu nilai pada 
kotak isian Brush Size. 





Foto: KLIGNGAC/www.sxc.hu 


3. Isilah bagian tengah objek foto menggu- 
nakan fill tool. Klik TOKJ untuk menerap- 
kan ekstraksi. 






Fill Tool 


41, Bersihkan sisa seleksi yang tidak sem- 
purna dengan eraser tool. Pilih brush 
yang halus dan turunkan nilai opacity 


agar kekuatan brush turun.. Gunakan Fs 
kombinasi tombol (Ctrll 4- I#-J untuk 5 
membesarkan tampilan, dan sebaliknya 3 
(Ctrl) - I-J untuk mengecilkan tampilan. 3 
Hd 
ir2e| 


5. Tambahkan layer baru dan letakkan di 
urutan bawah. Isikan pola latar belakang 
baru. Caranya sama dengan langkah 4 
dan 5 pada teknik pertama (Background 
Eraser). 

6. Simpan hasil kerja kita dengan klik menu 
(Filel »— (Save Asl. Beri nama pada file. 


Selamat berkarya. & 





—0—0—.0—t 
elelajsj2 
Aa S3 a34 








3 mag € 1 mu... - 


PA —a 


Teler 


39 29266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 





Setelah Anda memahami 
pembuatan project dengan 
Project Creation Wiz- 
ard, kini saatnya untuk 
mencoba membuat suatu 
aplikasi sederhana dengan 
Gambas. Tentunya aplikasi 
yang akan dibuat ini masih 
sangat sederhana karena 
ini baru permulaan. Sebe- 
lum belajar Gambas lebih 
jauh, tentunya kurang afdol 
bukan jika tidak menco- 


banya terlebih dahulu? 


ah, buatlah sebuah proyek baru 
N yang bersifat grafis, berilah nama 
proyek tersebut dengan firstapp dan 
judul projectnya adalah “My First Application”. 
Setelah IDE Gambas muncul, buatlah 
sebuah formulir baru ke dalam proyek terse- 
but. Caranya adalah dengan mengklik kanan 
jendela proyek hingga muncul sebuah menu 
pop up dan pada menu tersebut pilih INewJ 
5 (Forml. Bandingkan dengan Gambar 1. 
Dengan melakukan hal tersebut, muncul- 
lah kotak dialog seperti terlihat pada Gambar 
D0, Secara default, formulir akan diberi nama 
Form1 dan opsi (Startup Classl aktif. Se- 
mentara ini biarkan nilai-nilai default tersebut 
dan klik OKI. Sebuah formulir akan muncul 
ke dalam proyek. 
Ke dalam formulir tersebut, tambah- 
kan sebuah kontrol Label, sebuah kontrol 
TextBox, dan dua buah kontrol Button. Cara 
menambahkan suatu kontrol ke dalam for- 
mulir adalah sebagai berikut. Klik ikon kontrol 
tersebut yang terdapat pada toolbox. Kontrol 
yang aktif akan dikelilingi oleh kotak berwar- 









(rw Project - firstapp - (aj x 
File Project View Tools ? 
okwatassbAa |IN 
NN IKU 
-- @firstapp 

-€3Classes 

- Forms 

-&3Modules 

Data 

| New TENATN 

Is) Class... 
|€j Image... 
laj Text file... 
Directory... 








a Pemrograman di Linux 


oleh | Yahya Kurniawan | yahya@tabloidpeplus.com 


likasi 


TABEL 1. NILAI-NILAI PROPERTI KONTROL 
Kontrol 





Properti 


Label Text Ketikkan sesuatu 
pada kotak teks 


Buttoni btnOK 
oto | Rick Me 


na gelap. Pada keadaan tersebut, klik pada 
area formulir dan tarik hingga mendapatkan 
ukuran kontrol yang diinginkan. Buatlah 
desain formulir tersebut seperti terlihat pada 
Gambar 3. 

Setelah desain selesai, ubahlah beberapa 
nilai dari properti kontrol-kontrol tersebut 
sesuai dengan daftar yang diberikan pada 
Tabel 1. Untuk mengubah nilai properti suatu 
kontrol, klik kontrol tersebut kemudian ma- 





114141414411 


New | Existing | 














Name 


Forml 





Options 
Kl Startup class 
Default dialog management 


Constructor 





Destructor 


Static constructor 








Static destructor 




















| Cancel 



























































Sederhana 


gan Gambas 


suklah ke jendela Prop- 
erties. Ubahlah nilai 
properti yang terdapat 
pada jendela Properties 


NET 


tersebut sesuai dengan 
nilai-nilai yang diberikan 
pada Tabel 1. 

Desain formulir 
setelah properti-properti 
tersebut diubah terlihat 
pada Gambar 4. 

Setelah desain se- 
lesai, sekarang saatnya 
untuk menambahkan 
kode program. Skenario dari program terse- 
but adalah sebagai berikut: jika Anda menge- 
tikkan sesuatu ke dalam kotak teks dan 
mengklik tombol (Click Mel, maka muncul 
kotak dialog yang menampilkan teks yang 
Anda ketikkan. Sedangkan tombol (Exitl 
digunakan untuk menghentikan program. 

Untuk menambahkan kode program ke 
dalam tombol (Click Mel, klik ganda tombol 
tersebut dan tambahkan kode program se- 
perti tertulis pada Listing 1. 

Ke dalam tombol (Exitl, tambahkan kode 
program seperti tertulis pada Listing 2. 

Untuk menjalankan program tersebut, 
klik tombol (Runj yang terdapat pada jendela 
Project. Tombol (Runjl tersebut adalah tom- 
bol yang bergambar segitiga berwarna hijau. 

Ketikkan sesuatu pada kotak teks, 
misalnya saja “Hallo, saya Gambas”. 
Setelah itu klik tombol (Click Mel. Aplikasi 
tersebut kemudian akan menampilkan suatu 
kotak dialog bertuliskan “Anda mengetik- 
kan Hallo, saya Gambas" dengan sebuah 
tombol (OKI. 

Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan 
hasil aplikasi tersebut. 

Agar aplikasi tersebut dapat 
dijalankan langsung dari sistem 
operasi Linux tanpa harus mem- 
buka Gambas terlebih dahulu, 
maka aplikasi tersebut harus 
dijadikan executable terlebih 
dahulu. Caranya adalah dengan 
menggunakan menu (Projectl - 
IMake Executable| atau dengan 
menggunakan kombinasi tombol 
(Ctril - (Alt) - (MJ. Gambas 


END 





SEE MMA MAMA MAMA,» 


Ketikkan sesuatu pada kotak teks 


Hallo, saya Gambas| 








Click Me | Exit | 

















3) Anda mengetikkan Hallo, saya Gambas 


firstapp/. Untuk menjalankan file tersebut 
dari sistem operasi Linux, buka terminal 





dan ketikkan nama file executable tersebut 
lengkap dengan path-nya. Contoh: 


$ /home/user/gambasifirstapp/firstapp 


Atau jika Anda berada pada direktori 
/home/user/gambas/firstapp, maka Anda 
cukup mengetikkan perintah berikut: 


$ ./firstapp 


Nah, ternyata pembuatan aplikasi dengan 
Gambas tidak sulit bukan? Jika sebelumnya 
Anda telah terbiasa dengan Visual Basic, 
maka Anda akan merasakan kemiripan Gam- 
bas dengan Visual Basic. Namun tentu saja 
ada beberapa perbedaan di sana-sini. Pada 
edisi mendatang, PCplus akan membahas 
tentang kesamaan serta perbedaan antara 
Gambas dengan Visual Basic. Ciao. @ 


LISTING 1. EVENT HANDLER UNTUK TOMBOL CLICK ME 
PUBLIC SUB btnOK. Click() 
DIM teks AS String 


teks — txtlnput. Text 
message.Info(“Anda mengetikkan " & teks) 


LISTING 2. EVENT HANDLER UNTUK TOMBOL EXIT 


kemudian akan menanyakan nama 
file executable serta di mana file 
tersebut akan disimpan. 

Misalnya file executable untuk 
aplikasi tadi disimpan dengan 
nama firstapp dan diletakkan pada 


direktori /home/user/gambas/ FN 


OUIT 





PUBLIC SUB btnExit Click) 


37 C39266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 


Daftar Harga Komputer & Periferal yang dihimpun dari berbagai toko & distributor komputer di Jakarta | Harga dalam Dolar AS 

































































MOTHERBOARD Asrock Conroe XFire-eSATA2, i945P, Abit KN9 SLI, nVidia F570SLI MCP, ECS 848P-A7, i848P, FSB800, ECS Photon PF1, i865PE, FSB800, 
FSB1066, Dual DDR2 PC4300, 1PCIE16x 107 AM2, DDR2800 8GB, 2PCIE 16x 170 2DDR, single channel, 2SATA, DDR400, AGP8X, 6PCI, 8USB2.0 110 
P5LD2VM-DH, 1945P, PCIE, LGA775, Asrock 939556-M, SiS756, FSB1000, Abit AT8-32X, ATI RD480/ULI 1515, AGPBX, 5PCI 63 ECS Photon PF2, i865G, FSB800, 
SATAII, VIIV technology 153 Dual 4 DDR PC3200, 1PCIE16x, 1PCIE 1x 66 DDR400 4GB, 2 PCIE 16x 187 ECS 915P-A, i915P, FSB800, DDR1400, DDR400, AGP8X, 
Asus P5GPL-X, 1915PL, FSB800, ————————— Asrock 939Dual-Sata2, ULi1695, FSB1000, Abit AN8-32X, nVidia C51D/CK804, DDR2533, 4SATA, AGP express 92 intel extreme graphic 115 
PCle16x, 3PCle1x, 3PCI 86 DDR PC3200, AGP8x, 1PCIE16x 13 DDR400 8GB, 2 PCIE 16x 200 
Asus P5LD2 SE, i945P, FSB1066, Abit NF-95,nVidia C516/MCP5I1, 
1ATA133, 4SATA PCle16x 2DDRII 132 Abit AW8D, i975X/ICH7R, FSB1066, DDR400 2GB, 1PCIE 16x, 3PCI, GF6E100 87 
Asus P5LD2VM, 1945G, PCIE 16x, 2PCI, DDR2 800-533/HT, 8GB, SLI 205 Abit KN8-SLI, nF4 SLI, DDR400 4GB, 
BUSB, 4SATA, dual core support 145 Abit IL8, 1945P/ICH7 Express, Dual Core, 2 PCIE 16x, 2 PCIE 1x, 2 PCI 120 
Asus P5N32 SLI Deluxe, nVidia CK804, FSB1066, DDR2 4GB, PCI Exp 16x Ia Abit KN8, NF4, DDR400 4GB, 1 PCIE 16x, 
9PCIE 16x, SLI, ATA133, 4SATAI 163 Abit GD8Pro, i915P/ICH6, FSB800/533MHz, 3PCIE 1x, 3PCI 87 
Asus P5GD1-VM, i915P, FSB800, DDR2667-533/HT 4GB 101 Abit KN8 Ultra, nF4 Ultra, DDR400 4GB, 
ADDR, RAID, Audio, Gigabit LAN 107 Abit 15-85, i865G/1ICH5, FSB800/533MHz, 1PCIE 16x, 3 PCIE 1x, 3 PCI 105 
DDR 400-333/HT, 4GB 10 


Asus P5WDG2-WS, 1975X, 2PCIE 16x, 
2PCI, 4SATA, 2PCIE 1x, Crossfire 
Asus P5WD2-E Premium, i975X, 
2PCIE 16x, 1 PCIE 1x, 4 SATA Il, RAID 273 
Asus P5LD2 SE, i945P, LGA715, 

FSb1066, PCIe x16, 4 DDRII, 4SATA, RAID 132 
Asus M2N32-SLI Deluxe/ Wireless edition, 





ECS 865-M7, i869GV, LGA775, FSB800, 
4DDR dual channel, 2SATA, AGP8X 5PCI 64 


359 Abit Fatal1ty AN9-32X, nVidia 
F590SLI/SPP190, AM2, DDR2800 8GB 210 


DIWNLOAD GRATIS 











BIZNET metro 


Accelerate Your Business 


Datagaiti 


aa 





- 
2PCIE 16x, 6SATA II, Wi-Fi 213 “ 
Asus A7NBX -X, nForce2 400, ATA133, 

AGP8x, FSB400, 3DDR, audio, LAN 63 





Asus A8N32-SLI Deluxe, nForce4 SLI, 


,A 
NSBMEANYA PTUN Mapan 
soket939, 2 PCle x1B, 4SATA II, 2 ATA 252 — ANDA SEHARI: mita | 
Asus A8N-VM-CSM, GFB150, 1PCIE 16x, 


Asus A7V880, VIA KT800, AGP&x, 
5 PCI, 4DDR, ATA133 69 






AU KARTU UCAPAN 2 aa 





Arak Business tffectiveness 


& 9, — 





Asrock P4 Combo, i848P, FSB800, 








2DDR PC3200, AGP8X 5PCI 55 4 
Asrock 775VM800, via P4M800, FSB800, 1 
2DDR PC3200, AGP8x, 2SATA 57 Network - Internei.- Hosting - Voice - Content - Gonsulting & Uutsourcing 
Asrock 71519456Z, i9445GZ, FSB800, 

2DDR2PC4300, 1PCIE16x, 4SATAII 18 


www biz.net.id  & 570-8888 
Asrock 715XFire-eSATA2, i945PL, In 0800-1BIZNET 
FSB800, Dual 4DDR2PC4300, 2PCIE 16x 


(alan) 
—k 


. Supra Primatama Nusantara 
» MidPlaza 2, 8th FI JI. Jend Sudirman Kav 10-11, JAKARTA 10220, Tel, (62-21) 570 8888, Fax (62-21) 570 0580 
# Jl, Eypass Ngurah Rai, Kompleks Pertokoan Tragia Blak E Mo, 33-35, Nusa Dua, BALI 80353, Tel. (652-361) 771 631, Fax f52-381) 774 980 


Yogyakarta:,20| Septemborj2006, 





DOWNLOAD DAN PAKAI: SESUKA ANDAII 
INFO) mm VolP Hemat —. Telepon 


Ula TEA 





P3 1014 t fu 5 ( 1 IG) P | f y 4 ' F 3 : ei Kanak -ah, teknologi VolP - Rin serang , | v Bulan) 8 
. an 


Ann Ke aa HNa Tunai Hata 











2 eka dg 





Bia Hyekarsag Fa 





mak ilah, sertifikat, ne 





mes sr 
Ba sertifikat, snack. 


. Teknologi VoIP adalah jawaban jitu atas tingginya 4 kuakiyoyas dengan PDA PENDAFTARAN: PENDAFTARAN: 
biaya komunikasi suara saat ini. Dengan biaya yang SP Pc Nurul - Telp.031.8478746 PENDAFTA Kunti - Telp.0274.563172 


relatif lebih ringan, VolP bisa diaplikasikan ke 
berbagai hal, mulai dari menelepon ke sesama PC, 
ponsel, maupun telepon rumah (PSTN). Onno W Purbo 


RAN: 
Uli - Telp.021.5483008 ext 3340 / 3773 
Fax.021.5360411 


Supported by: 







" PC to Internet Telephony Gateway (ITG) aga (Khusus) 


" PC to PSTN (Public Switched Telephone 
Network) 


Mitra Kerjasama: 


akan mendemonstrasikan caranya. 





" Tutorial Konfigurasi VolP 
" Konfigurasi PC, ITG dan Asterisk (softswitch) 


CST9600 


Dis Do 





invent 


CST9300 


TA aa @ - 


CST9100 





CST SO00 


- 


38 29266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 





ECS PF4 Extreme, i915P, FSB800, 


ECS869PE-A7, i865PE, FSB800, 


ECS nForce4M-A, nVidia nForce4, 




































































Daftar Harga Komputer & Periferal yang dihimpun dari berbagai toko & distributor komputer di Jakarta | Harga dalam Dolar AS 


MSI 945P Neo2 H-F, 945P FSB1066, 


Gigabyte GA-81945-6, i945P, 1066MHz, 

























































































3DDR533,PCle, 3PCI, 8 USB2.0 154 soket775,DDR400, AGP8x, fast ethernet — 72 soket AM2, Dual Ch DDR2 16 DDR2, 4SATA, 2PCI, 2PCle 130 DDR2667, SATAII, PCle 133 
ECS PF5, 1945P, FSB1066, ECS 661FX-M7, SiS661FX, FSb800, ECS 651GM-M, GF 6100, soket AM2, MSI 945G Platinum, i945G, FSB1066, Gigabyte GA-81945P Pro, i945P, 
Dual Ch DDR2 667, 2 PCIE 16x, soket715, DDR400, AGP8x, 6ch audio 56 Dual CH DDR2, GF6100 128MB 14 1DDR2, 4SATA, 3PCI, 2PCle 184 1066MHz, DDR2, SATAII, PCle 150 
Gigabit 151 ECS 661GX-M7, sis661FX, FSB800, MSI K8N Neo4-F, nForce4, PCle, Gigabyte GA-81945P-G, i945P, ATX, 
ECS PF22, i955X, FSB1066, soket/15, DDR400, integrated graphic, MSI 865GVM3-V, i865GV, AGR, FSB2000, 4DDR1, 4SATA 111 1066MHz, DDR2, SATAII, PCle 128 
Dual Ch DDR2 667, 2PCIE 16x, Gigabit '” 181 AGPBX 52 FSB800, 2DDR400, 6CPI, ATX 11 MSI K8N SLI Fl, nForce4SLI, FSB2000, Gigabyte GA-81945G-MF, 19456, m-ATX, 
ECS 915P-A, i915P, soket/75, FSB800, ECS AFI Deluxe, VIA KT600, FSB400, MSI PM8M3-V, Via P4AM800CE, AGP 8x, ADDRI, 3PCI, 2PCle 130 1066MHz, PCle16x, SATAII 133 
DDR400,1PCIx, Gigabit 92 soket 462, DDR400, AGPBX, 4SATA 110 FSb800, 2GB DDR, 2PCI 66 MSI K8N Diamond Plus nForce4SLI, Gigabyte GA-819456, 19456 ATX, 
ECS AFilite, VIA KT600, FSB400, MSI RS410M-L, ATI RC410, FSB800, FSB1000, 4DDRI, 8SATA, 4PCI 130 1066MHz, DDRII, SATAII, PCIE16x 133 
IKLAN BARIS soket 462, DDR400, AGPBx, 2 SATA 14 20DR400 dual, ATA133, SATA 90 Gigabyte GA-81945PL-G i945PL, 
ECS RS482-M, ATI RS482, soket 939, MSI PAN SLI, nForce4 SLI, FSB1066, Jetway J-916GCP-OC, i915G ICh6, ATX, FSB800, DDR2 533, SATAII 113 
KURSUS Dual CH DDR1 400, 1 PCIE 16x 80 DDR2 667, 4SATA, 2PCle 170 PCle, dual channel DDR1&2 94 Gigabyte GA-81865GME-715, 18656, 
KURSUS KOMPUTER ECS NForce4-A939, nForce 4, FSB800, MSI 915P Combo2 F, i915P, FSB800, Jetway J939TURBO, VIA K8T890, FSb, m-ATX, FSB800, SATA, AGP8x 68 
Na aan dual ch DDR400, PCle ra DDR2/DDR1, 4SATA, 3PCI, 2PCle 111 DDR400, ATX 65 Gigabyte GA-8VM800M-775, ViaP4M800, 
PC DILENGKAPI DENGAN INTERNET BROADBAND KLIK: ECS KN SLI Extreme, nForce4 CK8-04SLI, MSI 915PL Neo V, 1915PL, PCle/AGR, Jetway J-PM800BMS, VIA PM800, FSB800, DDR, SATA, AGPBX 65 
WWW.TOPWORKERS.COM HP.0818865427 — FSh800, dual CH DDR400 150 FSB800, DDR400, 4SATA, 2PCI 81 FSB800/533, DDR400 19 
Kursus Video Editing Adobe Premiere 395rb, ECS RS480-M, ATI RS480, FSB800, MSI 945GM2-F, 1945G, FSB1066, DDR2, Jetway J-939AGP-OC, K8T7800Pro AGP8x, Gigabyte GA-M59SLI-S4, nForce590 SLI 
Ulead Video Studio 345rb, Pinnadde studio Dual ch DDR400, 128MB onchip B1 ASATA, 3PCI, 2PCle 125 DDR400, micro ATX 62 FSB2000, ATX, DDR2, AM2 215 
345rb, Photoshop 245rb,Freehand 245rb,Corel 
Draw 245rb,LAN 185rb,Rakit PC 150rb,Prktis,Cpt, Jetway Ja210GDMS, ATI RS480, 2PCI, Gigabyte GA-M57 SLI-S4, nForce570SLI 
Certificate IZZAH com Jl.Rawamangun Muka Timur 1PCIE1PCIE16x 71 FSB2000. ATX. DDR2. AM? 190 
#78 ph.47867273/0815.8863276 » : — 
Weh Hosting Gigabyte GA-M55SLI-S4, nForce4 SLI 
AN EN “ Space starts from 100 MB -3 6B Gigabyte GA-81955X-pro, i955X, ATX, FSB2000, ATX, DDR2, AM2 133 
“ Free Wordpress installation FSB1 066MHz, SATA2, LAN, PCle 190 Gigabyte GA-M516M-S26, nForce4301GP, 
Software/P Murah Cocok untuk toko, : : 
: bag a sah da Mean ' : Free Domain Name Gigabyte GA-81945P Pro i945P, FSB2000, m-ATX, DDR2, AM2 101 
multi user, customisasi sesuai kebutuhan ewssnngliwan &A FSB 1066MHz ATX, SATA2 155 
http://www.wxysoft.web.id, free trial. “ Ontional Antivirus ntisnam 
Bea ea mmnor nan am P P Gigabyte GA-81945G-ME, 945G, Gigabyte GA-KBN Pro-SLI, nForce4SLI, 
: 1066MHz, DDR667, SATA2, PCle z3 soket 939, FSB2000, DDRI1, SATAII 138 
Kena admin PU Web Design Flash & HTML www.aksimedia.com Gigabyte GA-8N-SLI Ouad Royal, ATX Gigabyte GA-KBN SLI, nForced SLI 
Dijual (tutorial,buku panduan&prg foto box 4 kump Interactive Multimedia CD H5 sg igabyte GA-8N-SLI Ouad Royal, Igabyte GA- » NFOFCE 
frame/bingkai 800) Dijual (tutorial,buku panduan www.aksiwebdesign.com nForce4 SLI, FSB1066, DDR2667, SATAII 245 soket 939, FSB2000, DDRT, SATAII 123 
studio digital foto dg phtshop dr dasar-mahir,dpt 5 5 2 Gigabvte GA-8N-SLI. nF 4 SLI Gioabvte GA KSNS1PVMT-9 
kump foto bagus & res inggifame psd,Pak Aris Gali: (021)-453-3482 / Email : sales@aksimedia.com — "WC 2 ma dan Lb : 


081514192997/ (02184934789 (aoufo@plasa.com) 


1066MHz, DDR2, SATA, PCIE, ATX M3 nForce4301GP, m-ATX, DDRT, SATAI 99 








































se AM Ap 


THE MOST SPE ST 


EL 









R COMPUTER ExHBITION IN INDONESIA » 


Kap: 
| ara, MU 





ACUI - F 

- 2. ni ft, 
sin state , L 
La. 


"— - 
Pa Ni 


“er ayandracom 


PT.Dyandra Promosindo 

aJl. Johar No.9, Menteng Jakarta 10350,Indonesia 
Phone : (62-21) 31071 17- Wina Ext.305, Deddy Ext. 306 
Fax :(62-21) 3903849 / 24 
Website : www.dyandra.com 








fa A 8 B. 
Bata Convention Center 


WORKSHOP PCPLUS “ SEMINAR INFOKOMPUTER Seminar VolP InfoKomputer, 


Jumat, 8 September 2006 





Workshop Basic Overclock, ' Workshop Adobe InDesign CS2 Dome Onno W Pub 
Rabu & September 2006 (Layout Design), embicara: Onno W Purbo 
Pembicara: Iwan Raditya Kamis, 7 September 2006 | Jeuku 14.00-18.00 WIB 
(Instruktur PCplus) pan BENDA Augest Savara Teknologi VelP adalah jawaban jitu atas tin ginya biaya komunikasi 
(IT lele POS suara saat ini. Dengan biaya yang relatif lebih ringan, VolP bisa 
1 #Sesi 1 (11.00-15.00) nstruktur plus) diaplikasikan ke berbagai hal, mulai dari menelepon ke sesama PC, 
—i | an “Sesi 1 (11.00-15.00) 1 “Sesi 2 (15.30-19.30) ponsel, maupun telepon rumah (PSTN). Onno W Purbo akan 
(Jssesi 2 (15.30-19.30) | e di | mendemonstrasikan caranya. 
Materi: Mengenal Interface/tampilan, Frame tool, Membuat Document baru, Materi: 


Materi: Konsep dasar langkah demi langkah 
overclock, tips memaksimalkan kemampuan PC 
dalam batas yang aman, memilih hardware dan | 
mengkonfigurasi PC agar optimal sesuai dengan | 


#Pengantar Teknologi VolP “Teknik 4G “WiFi Phone dengan PDA 
Demo Volp: PC to PC, PC to Internet Telephone Gateway (ITGI, 

#PC to PSTN (Public Switched Telephone Network) #Tutorial konfi-gurasi 
VolP #Konfigurasi PC, ITG dan Asterisk (softswitch) 


Mengatur Kolom, Mengatur Halaman, Menentukan Master pages, Membuat 
Nomor halaman, Hubungan antara halaman Parent dan Chi , Warna, Corner 
Effects, menentukan Layers, Library, Teks koneksi antara frame, Paragraph Style, 
Import Image, Teks Wrap, membuat Tabel. 


kebutuhan. 4 Baya: 
| Bia Fasilit | | | 

Bia Rp: 726000 Jarang “Kekiri Makalah Wiwik Pe untuk 1 orangi/:Rp:100:000,-) "Shirt, Makalah, Sertifikat: Majalah pt, | RP-190.000,- (4 langganan 8'bulan), biaya sudah termasuk makalah, 

Sertifikat, Majalah PC --, Pulpen, dan nek 1 PC untuk 2 orang Rp 150.000,- Pulpen, & Snack (Doorprize Memory | : 


Sponsor Utamo: 


| 


inveni 


Mushkin, Mobo Epox, Speaker SonicGear) : Formulir Pendaftaran 


Nama (untuk sertifikat) : 


Mo. KTP/SIM : 


| Doorprize Memory Mushkin 1GB Ja Ta | 
obo Epox JULI 1697GLi, Speaker SonicGear) literasi dan Pendattarara 

021-548 3008 ext 3340 (lbu Uli) don Ext. 3773 (Ibu Pondon) 

| Rek. BCA Cab. Gadjah Mada No: 012.300.551,9 an PT Prima Infosarana Media. 

Sponsor Pendukung: | “Fax Bokdi Tronifer£ Par Pendottaran ini ke (021)5360411/5484245 


| Tempat: Ruang Workshop Pameran IndoComtech JCC Senayan 
SD ERX AMD 4: Di sanTEk 


Sponsor Utama: 














Pendidikan/ Pekerjaan : 





Telepon/ E-mail : 





mushkin enhanced 


39 (39266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 








PC Multimedia Casing dan PS : ThermalTake TR2 550 « 
Matrix Black 
Monitor : Samsung 19” 997MB Black VGA MSI NX76065-TD20bE 
Daftar Harga lengkap pekan ini dapat Anda peroleh di Prosesor -. AMD A64 AM2 3200 Mouse # keyboard Logitech Optical 
www.tabloidpeplus.com Motherboard : MSI K9N NEO F Modem Prolink 56Kbps High Speed 

Memori : Kingston PC-4200 512MB x 2 Sound card Onboard 
Harddisk : Seagate 80GB SATA Speaker :  Greative Gigaworks S150 
Drive optik Gigabyte 52x Combo GO-B5232A Lk Tuner :  Winfast PVR2000 Int 
Floppy drive Panasonic 1.44” Kisaran harga US$1455 

















































































































































































































MULTIMEDIA CARD Kingston KVR533D2N4/1G 84 — Kingston USB 2.0 Flash Memory MP3 PLAYER Canon iP6210D 
DTI/512FE 15 (4800 x 1200 dpi, A4) 130 
Cryptonix 256MB 95 Mushkin XP3200 2-2-2 256MB 49 Kingston USB 2.0 Flash Memory Cryptonix EVRO2 128MB V2.0 39 Canon iP6600D 
Cryptonix 512MB 13 Mushkin XP3200 2-2-2 512MB 86 — DTI/1GB FE 24 Cryptonix EVRO2 256MB V2.0 3g (9600 x 2400 dpi, A4) 265 
Mushkin XP4400 2.5-4-4 512MB 93 Gryntonix EVRO2 512MBV20”—” 395 Canon iP8500 
Kingston Secure Digital 128MB 15 Mushkin XP4000 3-4-3.8 1GB 147 Prolink P560CR 14 Cryntonix EVRO2 1GB V2.0 1g (4800 x 1200 dpi, A4) 200 
Kingston Secure Digital 256MB 2015  Mushkin XP4000 3-3-2-8 1GB Prolink PMD 2S 256MB 19 Gryptonix EVRO2 2GB V2.0 19 Canon ix4000 - New (A3) 250 
Kingston Secure Digital 512MB 305 Redline 190 Prolink PMD 2S 512MB 18 Canon ix5000 - New (A3) 315 
Mushkin XP2 5300 3-3-3-10 1GB 173 Prolink PMD 2S 1GB 30 Canon 19950 (4800x1200 dpi, A3-) 150 
Cryptonix 128MB 10 Mushkin SP3200 3-3-3-8 cl 2.5 23 PRINTER 
Cryptonix 256MB 105  Mushkin SP3200 3-3-3-8 512MB 45 Sun Flower 128MB 16 Canon CP-600 
Cryptonix 512MB 135 Mushkin SP3200 3-3-3-8 16B 86 Sun Flower 256MB 25  BUBBLE JET PRINTER Canon Direct Photo Printer 170 
Cryptonix 1GB 995 Mushkin SP2-5300 DDR2 512MB 56 Sun Flower 256MB Micro Pack 28 Canon iP9O Ganon GP-510 
Cryptonix 2GB 2 (4800x1 200dpi, portable printer) 235 Canon Direct Photo Printer 105 
Samsung PC3200 256MB 22 Gryptonix UFD 128MB MN Canon iP1200 Canon CP-710 
Kodak SD 128MB 12 Samsung PC3200 512MB 53  Gryptonix UFD 256MB 13 (4900x1200 dpi, A4) 13 Canon Direct Photo Printer 140 
Kodak SD 256MB 16 Samsung DDR2 PC4200 256MB 24 Cryptonix UFD 512MB 195 CanoniP1600””— 
Kodak SD 512MB 99 Samsung DDR2 PC4200 512MB 51.9 Gryptonix UFD 1GB 25 (4800x1200 dpi, Ad) 60 Canon LBP1200 
Cryptonix UFD 2GB 18 Canon iP2900 (14 PPM,A4, 600x600 dpi, USB & Parallel) 175 
Gryptonix UFD 4GB 101 4800 x 1200 dpi, A4 gp Canon LBP2900 
MEMORI USB FLASH MEMORI/MP3/ Cryptonix UFD 128MB V.2.0 Speed link 12 Ka Pa9ng OR) (12 PPM,A4, 600x600 dpi) 148 
PEN DRIVE Cryptonix UFD 256MB V.20 Speed ink — 15 (9699 x 2400 di, MM) yag CanonLBP3000 
Kingston KVR400X64C3A/256 95 Cryptonix UFD 512MB V.2.0 Speedlink 17.3 — CanoniP5200 (14 PPM,A4, 600x600 dpi) 156 
Kingston KVR400X64C3A/512 15 Kingston USB 2.0 Flash Memory Gryptonix UFD 1GB V.2.0 Speed link 28 (0600 x 2400 dpi, A4) 710 Ganon LBP2000 
Kingston KVR400X64C3A/16 8g — DTI/128 FE 95 Cryptonix UFD 2GB V.2.0 Speed link V2 Canon iP5200R (20 PPM,A3, 600x600 dpi, 
Kingston KVR533D2N4/256 95 Kingston USB 2.0 Flash Memory Cryptonix UFD 4GB V.2.0 Speed link 104 (9600 x 2400 dpi, Ad) »g5 USB & Paralel) 825 
Kingston KVR533D2N4/512 45 DIW200FE 13 








PROFESI-PROFESI GAJI TINGGI BIDANG KOMPUTERII.T. 


Training Center for 
Software Development 
Specialist 


UPGRADE YOUR 
PROGRAMMING SKILLS ! 


Waktu Start 
(PORSI oji 
NASI 0)! 
04 Oct. 
(PORSI ji 


Investasi 

Rp 700.000,- 
Rp 800.000,- 
Rp 800.000,- 


Rp 1.000.000,- 
(see Adv. Box) 


Program Durasi 
Borland Delphi 21 Jam 
Java Database (J2SE) 27 Jam 
VB.NET 2005 27 Jam 
Java Enterprise (J2EE) 36 Jam 


Malam 
NA (YA Tato) 
Malam 


Malam 


Call: 021- 70734001, 78843212 
www.tanmia-informatika.com 


Tanmia Training Center : 
jin. Raya Pasar Minggu Ujung 26 Jakarta 


90” perusahaan / bisnis melibatkan IT, siapkah Anda.....? Apapun gelar Kesarjanaan Anda... 
Ikuti pelatihan I.T / Komputer pada kami 
dengan SISTEM PAKET TERPADU yang HANYA SATU-SATUNYA di INDONESIA. 


16 Paket Profesi ITPro Pilihan: 


ORACLE SPECIALIST SYSTEM ANALYST PROGRAMMER for DATABASE PROJECT MANAGEMENT 
NETWOR Na ENGINEER “ea Ba Me ESIGNER TECHNICAL SUPPORT Ta el 

JAVA SPECIALIST ASP.net SPECIALIST MULTIMEDIA SPECIALIST COMPUTER for EXECUT 

PROGRAMMER for WEB LINUX SPECIALIST HOMEbAGE DESIGNER CISCO ENGINEER 


SAMBUT 11 TAHUN INDOSOLID 

- Sistem Pembayaran dapat 
dicicil 3 bulan 

- Disc 20” 


“untuk 20 orang pertama 


FASILITAS: 


Diktat/buku, Sertifikat, 
Instr. Praktisi (bukan dosen/mahasiswa) 


ABN-AMRO BANK, TNT, 
GARUDA INDONESIA 
INDOSAT, DEPT. KIMPRASWIL, 
DEPT. KEHUTANAN 
ASTRA ISUZU, LPPM, TELKOM, 
SIEMENS IND., dil 


Sistem Penyal. Kerja, 
PC per Siswa, Full AC. 
DISC. CASH 3046/cicil 2076 
Sab/Mgg Kami Tetap Buka 


TERBUKTI 85” LULUSAN KAMI CEPAT KERJA 
(KAMI JUGA MELAYANI PELATIHAN UNTUK PERUSAHAAN DI SELURUH AB ONEsIK) 


INDOSOLID Perkantoran ATRIUM SENEN Blok A-1 Jakarta 10410 Telp. 021-3518150/4224120/3500335 
http://www.TRAINING2007.com urai Inloko)/ Mn XeSoyu 1) 


faberhost.com 


Promo Hosting 
Space dari 100MB - 30GB 


- Free Setup & Domain 
Unmetered Bandwith 
Unlimited Virtual Domain 
Unlimited Database 
Unlimited Email Account 
CPanel Support 
Full hosting Features 


Harga dari Rp. 300.000ythn 


021-4528541 - info@faberhost.com 


Training Center for 
IA Software Development 


NFORMATIKA | specialist 


WEB HOSTING 


Buat sendiri Website Internet dalam 10 menit 


JAVA ENTERPRISE 
( J2EE ) SPECIALIST 





Boost your NETWORKING skill 
GRATIS HOSTING 


be a certified professional 
FREE Hosting: 


Get: skill, knowledges, salary rise, job security, 
e Space 25 MB 


career opportunities, and respect 
e Control Panel CPanel 


CCNA 
and get e Email Unlimited 
« e Webmail dan POP3 
Free CWNA 
course 


e FTP dan Frontpage 
e Web Statistics 
Bit (@ucation » MySOL Database 
Networking Training Center 
Tel: 021-5357076, e-mali: info@biteducation.com 


Template Web Profesional 

Lebih dari 10.000 Template Design 
Ouick Start Wizard 

Splash Page Wizard 

Web Design Manager 

WYSIWYG HTML Editor 

Unlimited Space 

Unlimited Bandwidth 


Materi Utama: 

- MVC & App. Server 

- JSP & Tomcat 

- Serviet & XML 

- EJBs & RMI 

- Wireless App. & J2ME 

- Case Study: Enterprise App. 


Instruktur: Eko BS (Java System Solution Architect, 
BA MESTU TN "II TO KOK UM Tale TeTat KIE) 

Certifications: 

- Sun Certified Java Programmer 

- Sun Certified Web Component Developer 

- Sun Certified Business Component Developer 

- Sun Certified Developer for Java Web Service 


Harga Domain: 


Rp.99.000 


per tahun 





ag ID Da DD io — & 





mulai Rp 100 ribu/tahun 
22 Peserta Terbaik Disalurkan ke Perusahaan Software Ternama di Indonesia «« 


Call: 021- 70734001, 78843212 
www.tanmia-informatika.com 








www.indosite.com 
Telp. (021) 83793839 


e CGI dan PHP Scripts 
Yahoo: bit education, SMS: 0813-1151-8921 


TANAMAN dLokyo Lol anallaMeojan 


Tanggal Pelaksanaan 

17 September 2006 

Biaya Pendaftaran 

- Pelajar / Mahasiswa Rp. 45.000,- / sesi 
- Umum Rp. 65.000,- / sesi 


Tanmia Training Center : 


jin. Raya Pasar Minggu Ujung 26 Jakarta http://www.biteducation.com 


"Term and Condition applied! - valid until 31 Oct 2006 


WUrnkSiOP 


VIDEO EDITING 
DESAIN GRAPHIS 


Senat Mahasiswa Fakultas Farmasi 








Sertifikat t Snack 
t Doorprize 





TEMPAT TERBATAS 





CP: Allan 
Sherly 


(085692225206) 
(021-92933754) 





ITAS PA 
(Ps PAN 


Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila Supportad by 
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 PCplus 





Seagate « “. 


at “ Ta 


acar: a Dies Natalis STTS 


WWW. sttsdies20061 tk 


Seagate 





40 29266 | Tahun VI | 05 - 18 September 2006 


', 


Pa 





Selain memiliki pengunci, contoh USB Flash Disk di atas sudah dilengkapi dengan software yang memung- 
kinkan pemiliknya memberikan password atau mengenkripsi sebagian kapasitas Flash Disk. 






leng- 
kapi 
ber- 
aat ini, untuk membawa-bawa tancap, maka data sudah dapat dikopi atau bagai 
data orang tidak lagi menggu- dihapuskan. Tahukah Anda siapa yang per- : HA 
nakan disket. Banyak media yang tama kali menemukan USB Flash Disk? 2 pada per- angkat USB 
menggantikan disket untuk penyimpanan USB Flash pertama kali ditemukan oleh & USB flash disk mereka. Yang paling populer 
portabel seperti CD atau DVD yang juga Dov Moran, President and CEO of M-Sys- flash disk dengan adalah kemampuannya untuk memutar file 
mudah dibawa-bawa. tems Flash Pioneers pada tahun 1998. Dan — produk berkapasitas 8MB pada audio (terutama MP3) fitur untuk mem- 
Meski demikian, media simpan Harkabi, yang saat ini menjabat sebagai Vice — tahun 2001 yang disebut dengan nama buka file gambar ataupun memutar video 
portabel yang paling banyak digunakan President di SanDisk merupakan orang yang Memory Key. IBM kemudian meluncurkan dengan resolusi kecil, serta fitur untuk ke- 
saat ini adalah USB flash disk. Alasan- memimpin tim pengembang dan market- versi 16MB-nya yang diproduksi oleh Trek amanan. Contohnya adalah fitur pengunci 
nya, tidak seperti media CD atau DVD, ing di M-Systems saat itu. Kontribusinya 2000 lalu meluncurkan kembali versi 64MB, PC ketika ditinggal penggunanya ataupun 
perangkat yang satu ini tidak membu- yang paling signifikan adalah membuat USB yang dibuat oleh M-Systems pada tahun USB flash disk yang memiliki sebagian 
tuhkan software khusus untuk menulis Flash Disk mandiri dan tidak membutuhkan 2003. kapasitas yang bisa diberi password atau- 
dan menghapus data ke media tersebut. instalasi driver. Saat ini, kapasitas USB Flash Disk su- pun enkripsi. 
Jika sudah menggunakan sistem operasi Untuk pemasaran, IBM merupakan peru- dah mencapai 4GB. Beberapa vendor yang Muhammad Firman 
yang mendukung plug and play, tinggal sahaan asal Amerika pertama yang menjual aktif memroduksi perangkat USB sudah me- firman@tabloidpeplus.com 

































IMFCMOMPUTER Reader 


P7 PMP AD 4 £ : 3 te Kn Solid - Heart Touching 
Pm | In SD | 11 / 0 (EA EN7950GX2/2PAT/1G 


Ea pa Engine GeForce 7950"2 


(SPAN ID | / — . Memory Clock 1.2GHz/(600MHz DDR3) 
/ ( | » f Cc MH 
GEFORcE PERPIRIMANTN SE Niat aa 
| SERIES 1 | , N : Memory Interface 512-bit 
: Max Resolution 2560X1600 
» Dual DVI Output Yes 
: HDTV Output Yes, via HDTV Cable 
Dual VGA Output Yes, 
via DVI to VGA adaptor 
: HDCP pose Yes 












Jr Ai 
P2 | aan ab ag ai A 1/7 
HJigto3 


AJ erna 


ja NINA | 





5: 177171 LepN 


1 Ganfaremid T 
s0 aspIotbs | iwz 1 
ha ——www.Ciiv ii , , ii 


— . im i , Aa. UN Tn AN .. AT 
EA 13092 erles LIN/3UU SeTIES BIM YPANIPI A1 A3 
—..M Pa APA ST 20MT, omega Model Available (NT 108 GS NTD ISEMP Model Available F4 J00 TO LA a 
(NI 9 03 HTD 'JAMB LasASO TD 29 AS 
belaka TC BII Td Sah AI 
PON TT TOP TO TIA 
KA AADO TT ITA TTD & daa 
hk KLT 









“ Graphics Engine GeForce EN7600GT " Graphics Engine GeForce 730065 : Gra phies Engine GeForce 6200w/Turbotache 
2DHT/256MB HIL/256MB : Video Memory 256MB DOR2 
- Video Memory 256MB 14ns DDOR3 : Video Memory 256MB DDR2 « Engine Clock 400MHz 
“ Engire Clock S60MHz : Engine Clock 550MHz - Memory Clock 540MHz (270Mhz DDR) 
- Memory Clock 1.4GHz - Memory Clock 540MHz - RAMDAC 400MHz 
MFOOMHz DDOR3) 2 : RAMDAC 400MHz 2 : 
“BAMDAC400MHz Sele SI —A BB aa hi Cache S5 | Sg: 





ah 






£ - DEALERS WELCOME 
PASTIKAN PRODUK YANG ANDA BELI MEMILIKI STICKER HOLOGRAM fax  1021)6121329 


DAN KARTU GARANSI DARI ASTRINDO SERVICE CENTER UNTUK LAYANAN PURNA JUAL email : sales@astrindo.co.id 


